Panas dan 
Perpindahannya 


Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 


Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@ kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Panas dan Perpindahannya : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Edisi Revisi 
Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

viii, 168 hlm. : ilus. ; 29,7 cm. (Tema ; 6) 


Tematik Terpadu Kurikulum 2013 
Untuk SD/MI Kelas V 
ISBN 978-602-427-203-6 


1. Tematik Terpadu -- Studi dan Pengajaran |. Judul 
ll. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 


372.1 


Penulis : Fransiska, Diana Karitas 


Penelaah : Margono, Suharsono, Bambang Prihadi, Widia Pekerti, Suharji, Vincetia Irene, Nur 
Wahyu Rochmadi, Erlina Wiyanarti, Elindra Yetti 


Pereview : Hartanti 


Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan ke-1, 2014, ISBN 978-602-282-180-9 
Cetakan ke-2, 2017 Edisi Revisi 
Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt. 


Kata Pengantar 


Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam 
ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya 
dilaksanakan dengan memadukan ketiga ranah tersebut melalui pendekatan 
pembelajaran tematik terpadu. 


Untuk mendukung ketercapaian tujuan kurikulum, maka diperlukan buku 
tematik berbasis aktivitas yang mendorong peserta didik untuk mencapai 
standar yang telah ditentukan. 


Buku tematik terpadu ini menjabarkan proses pembelajaran yang akan 
membantu siswa mencapai setiap kompetensi yang diharapkan melalui 
pembelajaran aktif, kreatif, menantang, dan bermakna serta mendorong 
mereka untuk berpikir kritis berlandaskan kepada nilai-nilai luhur. 


Peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan daya 
serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini. Guru dapat 
mengembangkan dan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan daya 
kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang relevan dan disesuaikan 
dengan potensi siswa di sekolah masing-masing. 


Buku ini adalah merupakan penyempurnaan dari edisi terdahulu. Buku 
ini bersifat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di 
masa mendatang. Untuk itu, kami mengundang para pembaca memberikan 
sumbang saran, kritikan, dan masukan yang membangun untuk perbaikan dan 
penyempurnaan pada edisi berikutnya. 


Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari semua pihak dalam 
penyempurnaan buku ini. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik bagi 
kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia 
yang lebih berkualitas. 


Penulis 


Tentang Buku Guru 


Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun buku ini berisi sebagai berikut. 


LL 


Wi 


FA 


Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari 
berbagai mata pelajaran. 

Kegiatan pembelajaran tematik terpadu untuk menggambarkan kegiatan 
pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 


Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, Kkemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

Berbagai teknik penilaian peserta didik. 

Informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 
Kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan 
kepada orang tua, untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar 
peserta didik di rumah. 


Petunjuk penggunaan buku peserta didik. 


Kegiatan pembelajaran dalam buku ini, didesain untuk mengembangkan 
kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) peserta didik melalui 
aktivitas yang bervariasi sebagai berikut. 


1. 


—— 


Membuka_ pelajaran yang menarik perhatian peserta didik, seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, permainan, demonstrasi, 
memberikan masalah, dan sebagainya. 


. Menginformasikan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik, dapat 


mengorganisasi informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, 
dirasakan, dan dikerjakan). 


Memantik pengetahuan peserta didik yang diperoleh sebelumnya, agar 
peserta didik bisa mengaitkan pengetahuan terdahulu dan yang akan 
dipelajari. 

Pemberian tugas yang bertahap guna membantu peserta didik memahami 
konsep. 

Penugasan yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. 


Pemberian kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang 
telah dipelajari. 


Pemberian umpan balik yang akan menguatkan pemahaman peserta didik. 


a a a a ee ee ee ee 


Bagaimana Menggunakan Buku Guru 


Buku Panduan Guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan 
buku peserta didik dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. 
Mengingat pentingnya buku ini, disarankan memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut. 


kL 
Ze 


13. 


Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

Pahamilah setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang dikaitkan dengan 

tema. 

Upayakan untuk mencakup Kompetensi Inti KI-1 dan KI-2 dalam semua 

kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan penguatan untuk 

mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan perilaku positif. 

Dukunglah ketercapaian Kompetensi Inti KI-l] dan KI-2 dengan kegiatan 

pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan buku 

peserta didik sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Temukan 

juga kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi kurang sesuai dengan 

perencanaan (misalnya, peserta didik tidak bisa mengamati tanaman di 

luar kelas pada saat hujan). 

Beragam strategi pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 

peserta didik bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, 

dan menggambar), selain melibatkan peserta didik secara langsung, 

diharapkan melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekolah. 

Guru diharapkan mengembangkan: 

a. metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM), 

b. keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi, 

c. keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, dan 

d. keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 

Gunakanlah media atau sumber belajar alternatif yang tersedia di 

lingkungan sekolah. 


. Pada semester 2 terdapat 4 tema. Setiap tema terdiri atas 3 subtema. 


Masing-masing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap 
pembelajaran diharapkan selesai dalam 1 hari. 


. Tiga subtema yang ada direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 minggu. 


. Aktivitas minggu ke-4 adalah kegiatan Proyek dan Literasi , yang bertujuan 
untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan 
membaca dan rasa cinta membaca pada siswa. 

Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun 
demikian, alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah petunjuk umum. 


—— 


Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan situasi 
dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik-terpadu. 


. Buku peserta didik, dilengkapi dengan bahan-bahan latihan yang sejalan 


dengan pencapaian kompetensi. 


. Hasil karya peserta didik dan bukti penilaiannya, dapat dimasukkan ke 


dalam portofolio peserta didik. 


. Sebagai upaya perbaikan diri, buatlah catatan refleksi setelah satu 


subtema selesai. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran 
berlangsung dengan baik, kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide 
kreatif untuk pengembangan lebih lanjut. 


Libatkan semua peserta didik tanpa kecuali. Pahami bahwa_ setiap 
peserta didik cerdas dalam keunikan masing-masing. Dengan demikian, 
pemahaman tentang kecerdasan majemuk, gaya belajar peserta didik 
serta beragam faktor penyebab efektivitas dan kesulitan belajar peserta 
didik, sangat dibutuhkan. 


. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk 


mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran). 


Kerja Sama dengan Orang Tua 


Secara khusus, di setiap awal sub tema Buku Peserta didik, terdapat lembar 
untuk orang tua yang berjudul ‘Kerjasama dengan Orang tua’. Halaman ini 
berisi materi yang akan dipelajari, aktivitas belajar yang dilakukan anak 
bersama orangtua di rumah, serta saran agar anak dan orang tua bisa belajar 
dari lingkungan. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dengan aktivitas 
belajar anak. Saran-saran untuk kegiatan bersama antara peserta didik dan 
orang tua, dicantumkan juga pada akhir setiap pembelajaran. Guru diharapkan 
membangun komunikasi dengan orang tua, dalam kaitannya dengan kegiatan 
pembelajaran yang akan melibatkan orang tua dan peserta didik di rumah. 


a a a a a a a a a a a a ee ee 


Kompetensi Inti Kelas V 


Kompetensi Inti 
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 


Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya 
diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru tetangga, dan negara. 


Memahami pengetahuan’ faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 
Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, 
di sekolah, dan tempat bermain 


Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 
kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku 
anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 


Daftar Isi 


Rate) POMmo Gin tat ssesteccecessdeteccacteccareceaaaacesicieicsenecesccanscees 
TENtGhnG BURU GUI qcceetesesitcec sec caa se cnnaciieccccsiaenoseneteeseece 
Bagaimana Menggunakan Buku GUIrU_ ..........eeeeeeeee 
ROMpPetensSi Wil KelGS Vi cccesssnerssecerasasnrecxeeeetosscnnactcansance 


DIGT EOE PST assecscectediecsvnnncvasccncsecs acti eed ch cee esedecectease 


Tema 6 
Panas dan Perpindahannya 


Subtema 1 


SUAU dan KOM ......e.cecceccceeceeeceeceeceeeccecceeceeceneccuseeeeeeeeees 


Subtema 2 


Perpindahan Kalor di Sekitar Kitd ............cccccsseeeeeeees 


Subtema 3 


Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan  ............s:ccceeeees 


Subtema 4 


PSN whose sg eee cede eis cakes 


DGttGt P OSU cciocsccecccccee eee ee 
PYOMLPCIONS: sesiiapsipecersidanencasnicntseameniarrerenfecaanamnianinasis 
PROF PERGIGOMS  jeniccssiiisiistdcunendtadarenncenniiiianiemmenmedbibeies 
PROT EGIGOF \viinspeincacccsinnctecertvconectincscocnateeomanncenien 


Profil WUStrOtON ..........cccceccecccccececceseecceceeceeceeceueecanaeecaeess 


A A A A A A A A A RA A A A A 


a a ee a a a a a a a ee ee 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


I-22 


fafa 


BP 


4.2 


Ae? 


3.2 Menganalisis bentuk 


Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggug jawab 
sebagai warga masyarakat 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 
memenuhi kewajiban 
dan hak sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 


Memahami hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 


bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 


n sosial, 


chs ekonomi 

masyarakat Indonesia. 
Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi F 
dei 


budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


SP 
4.2 


Memahami tangga nada. 


Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 


35) 


4.3 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.6 


4.6 


Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Melaporkan hasil 


pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


Tema 6 Subtema 1: Suhu dan Kalor 


Kegiatan Pembelajaran 


Kompetensi yang Dikembangkan 


eles. . Menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan Sikap: the a 
a 2 dalam tiap paragraf bacaan dan meringkas e Teliti, Percaya Diri dan Mandiri. 
teks ehblanas| pada media cetak. Pengetahuan: 

. Membuat kesimpulan bacaan, dan e Teks eksplanasi, sumber energi panas, 
menyajikan ringkasan teks. perpindahan kalor. 

. Melakukan percobaan tentang bagaimana ikeferampllan: 
sumber energi panas dapat menyebabkan creo ran: : 
perubahan e Meringkas, meyajikan ringkasan, melakukan 
ie ae ianeran pecoeeanneei percobaan, membuat laporan percobaan. 
pengamatan tentang perpindahan kalor. 

pela; . Membuat kesimpulan dari bacaan dan Sikap: | a ae 
S menyajikan ringkasan teks penjelasan. ° Teliti, Percaya Diri dan Mandiri. 
oo 3 . Melakukan percobaan tentang cara kerja Pengetahuan: 
termometer. e Kesimpulan teks eksplanasi, perpindahan 

. Menjawab pertanyaan berdasarkan hasil kalor, nada pentatonis dalam lagu. 
ene il percobaan. Keterampilan: 

. Mengamati nada nada yang digunakan e Membuat dan menyajikan ringkasan, 
dalam lagu yang disajikan dan menentukan melakukan percobaan, menjawab 
eu bela pada musik yang pertanyaan, mengamati, menyanyikan lagu. 

iperdengarkan. 

. Menyanyikan lagu daerah lagu bertangga. 
nada pentatonis. 

elas . Membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia Sikap: ae ay, 
’ 2 dengan Lingkungan Alam’, dan menyajikan * Teliti, Percaya Diri dan Mandiri. 
5 ; ; 
ringkasan teks penjelasan. Pengetahuan: 

. Melakukan kegiatan pengamatan, dan e Kesimpulan bacaan, interkasi manusia 
mengidentifikasi interaksi manusia dengan dengan lingkungannya dan pengaruhnya, 
lingkungan dan pengaruhnya. hak dan kewajiban. 

. Menuliskan hasil pengamatannya, dan eae 
membuat laporan hasil observasi di cee ie RaRirnak 
lingkungan sekitar tentang interaksi manusia Coe Oe Oi nig Sorat 
dengan lingkungan. Soe See aaa 

; ; ' membuat laporan hasil pengamatan, 

: Pere) OEE eee makna hak menjelaskan makna hak dan kewajiban. 
sebagai siswa dan warga negara. 

A . Mengisi diagram berdasarkan bacaan, dan Sikap: a A 
a > menguraikan konsep-konsep yang saling e Teliti, Percaya Diri dan Mandiri. 
o 3 


berkaitan pada teks nonfiksi. 


. Mengamati lingkungan sekitarnya dan 


melengkapi tabel, untuk menganalisis bentuk 
bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 
dan pengaruhnya terhadap pembangunan. 


. Membaca dan mempresentasikan isi bacaan, 


dan menjelaskan makna kewajiban. 


Pengetahuan: 

e Konsep-konsep yang saling berkaitan 
pada teks non fiksi, bentuk bentuk 
interaksi manusia dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap pembangunan, 
makna kewajiban. 


Keterampilan: 

e Mengisi diagram, menganalisis, mengamati, 
mempresentasikan isi bacaan, menjelaskan 
pertanyaan, mengamati, menyanyikan lagu. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


Kegiatan Pembelajaran 


1. Menentukan inti dari setiap paragraf bacaan 
dan membuat kesimpulannya. 

2. Mengidentifikasikan kegiatan sehari-hari 
yang menggunakan energi panas, dan 
menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3. Menyanyikan lagu derah yang menggunakan 
tangga nada diatonik. 


Kompetensi yang Dikembangkan 


Sikap: 
e Teliti, Percaya Diri dan Mandiri. 


Pengetahuan: 

e Kesimpulan bacaan, konsep perpindahan 
kalor dalam kehidupan sehari-hari, lagu 
derah yang menggunakan tangga nada 
diatonik. 


Keterampilan: 
e Menentukan inti bacaan, 
mengidentifikasikan, menyanyikan 
lagu daerah, pertanyaan, mengamati, 
menyanyikan lagu. 


Tema 6 Subtema 1: Suhu dan Kalor 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3. Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf 
bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara 
tepat. 


* Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan 
teks secara tepat. 


* Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas 
dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertangung jawab. 


* Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil 
pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. 


Kegiatan Pendahuluan 


1. Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan 
subtema (Tema : Panas dan Perpindahannya, Subtema Suhu dan Panas). 
Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin 
tahu siswa, tentang topik yang akan dibahas pada tema. 

- Apakah menurutmu panas bisa berpindah? 

- Bagaimana caranya panas berpindah? 

- Apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang 
menyala? Apakah kamu merasakan panas? 
Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? 


2. Siswa mencermati gambar yang disajikan 
di Buku Siswa, guru mengarahkan diskusi 
dengan meminta siswa untuk mengamati 
gambar tersebut. 


- Mengapa baju yang basah apabila dijemur 
dibawah sinar matahari bisa kering? 


- Apa yang terjadi pada air di dalam panci 
tersebut? 


- Apakah kamu pernah melihat peristiwa- 
peristiwa seperti dalam gambar? 


- Sumber panas apa saja yang dapat kamu 
temukan dalam gambar? 


a 
3 
2) 
iy) 
7) 
Cc 
a 
0 
= 
2) 
7) 
Cc 
= 
e 
fal 
2) 
=| 
a 
fe) 
= 


3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergantian menuliskan 
jawabannyadipapan tulis. Jawaban-jawaban tersebut, kemudian digunakan 
sebagai bahan bagi guru untuk menjelaskan lebih lanjut tentang cakupan 
topik yang akan dibahas pada hari tersebut. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Membaca = 


——_ 


* Siswa membaca teks bacaan yang berjudul 
Sumber Energi Panas” di dalam hati. Siswa coum} 


\yo Membaca joes 
—_ 


diperbolehkan untuk menggaris bawahi igo sani ' 
informasi penting yang ia temukan dalam 
bacaan. 


Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumberenergi 
umber 3 kita 


* Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan 
berdasarkan informasi yang ia dapatkan dari 
bacaan. 


Jawablah_ pertanyaan-pertanyaan _berikut 
ini berdasarkan bacaan di atas! 


1. Apakah yang dimaksud dengan sumber 
energi panas? 

2. Sebutkan paling sedikit dua sumber 
energi panas yang kamu ketahui! 

3. Manfaat apa saja yang didapatkan 
makhluk hidup dari matahari? 

4. Tunjukkanlah cara sederhana untuk 
membuktikan adanya energi panas di 
sekitarmu! 

5. Bagaimana cara nenek moyang kita 
untuk mendapatkan api? 

6. Mengapa api sangat penting dalam 
kehidupan manusia? 


ssaksamo. Lalu, jawablah pertanyaan 


Ayo Menulis «gies 


¢ Siswa membaca kembali bacaan Sumber Energi 
Panas, kemudian menjawab pertanyaan yang 
berhubungan dengan isi bacaan. 


Ww 
= 
= 
ec 
C) 
= 
= 
wm) 
= 
= 
za 
oO 
a) 
1) 
< 


Ayo Mengamati 


Ayo Berdiskusi 


Siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia 
temukan di setiap paragraf. Guru memberikan 
penjelasan tentang makna kata kunci, bahwa 
kata kunci adalah kata-kata yang dianggap 
penting dalam paragraf terkait. 


Hasil dari kegiatan pembelajaran pada tahap 
ini, dapat digunakan untuk memahamkan 
KD Bahasa Indonesia tentang meringkas teks 
penjelasan, khususnya mengenai kata kunci 
dalam teks penjelasan. 


Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dan 
menjelaskan kepada teman sebangkunya. 


Guru menggunakan dialog antara Siti dan Udin 
sebagai stimulus untuk membahas mengenai 
sumber-sumber energi panas. 


Siswa diminta untuk melakukan pengamatan 
dan memperhatikan sumber-sumber energi 
Panas apa saja yang mereka gunakan sehari- 
hari dari pagi hingga malam. 


Siswa menuliskan  hasil pengamatannya 
dalam bentuk tabel informasi dan melengkapi 
informasi pada kolom-kolom yang disediakan. 


Siswa mengidentifikasikan kegiatan yang ia 
lakukan, alat atau bahan yang digunakan dan 
sumber energi panas yang digunakan dalam 
kegiatan tersebut. 


Kegiatan ini digunakan untuk memberikan 
pemahaman kepada siswa tentang KD IPA 3.6 
dan 4.6 


Siswa membandingkan hasil pengamatannya 
dengan hasil pengamatan temannya, dan 
mencari persamaan dan perbedaan dari kedua 
hasil pengamatan tersebut. 


casme! 


Bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama. Lalu, jawablah pertanyaan 
berikut ini! 


Jelaskaniahy 


Ayo Mengamati J 


* Siswa diberi kesempatan untuk menuliskan 
hal-hal yang mereka ingin ketahui lebih lanjut, 
siswa menyalin pertanyaan tersebut pada om na 
selembar kertas dan menempelkannya pada 
dinding kelas. ms — poe pe 


* Berdasarkan tabel yang siswa buat, siswa 
diminta untuk mengidentifikasikan kegiatan 
mana yang menggunakan sumber energi 
panas yang paling sering dan paling jarang, 
dan melakukan prediksi apakah semakin sering 
energi panas digunakan maka akan semakin 
besar energi tersebut dipakai. 


Ayo Mencoba 


* Siswa melakukan kegiatan pengamatan untuk 
mengamati bagaimana sumber energi panas 
matahari dapat menyebabkan perubahan- 
perubahan yang dengan mudah dapat kita 
lihat dan amati. 


* Siswa melakukan kegiatan bersama dengan 
kelompoknya yang terdiri dari tiga orang. 


* Siswa mempersiapkan beberapa alat dan 
bahan yang akan dibutuhkan dalam kegiatan 
tersebut : wadah untuk es batu, 6 buah es batu 
dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu 
(siswa dapat menggunakan stopwatch atau 
jam tangan). 


* Siswa menyiapkan tiga wadah yang masing- 
masing diisi dengan dua buah es batu. 


* Wadah satu diletakkan di luar kelas di bawah 
matahari, wadah kedua diletakkan di atas meja 
di dalam kelas dan wadah ketiga, di dalam 
lemari atau tempat terlindung. 


* Siswa mengamati dengan mengukur dan 
mencatat waktu yang diperlukan bagi es batu 
pada masing-masing wadah untuk benar 
benar mencair. 


ey 
SI 
S 
S 
0c) 
= 
= 
nv 
g 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


Ayo Renungkan 


* Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
disediakan untuk kegiatan refleksi ini. 


L 


Bersama dengan orang tuamu, amatilah 
kegiatan apa saja yang memerlukan 
energi panas dalam jumlah yang banyak. 


Apa saja hal menarik yang kamu perhati- 
kan pada kegiatan pembelajaran hari ini? 


Adakah hal-hal yang ingin kamu ketahui 
lebih lanjut? Jelaskan! 


Tantangan apa saja yang kamu hadapi? 


Kerja Sama dengan Orang Tua #. +5 “ 


Kegiatan Penilaian: 


A. Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 


Bentuk Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 


Kunci jawaban: 


L 


Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Benda yang 
dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. 


Sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui! 
Matahari dan api adalah sumber energi panas. 


Manfaat apa saja yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Energi 
panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan 
yang disebut sebagai proses fotosintesis. Matahari juga membantu 
manusia, seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan 
garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang 
basah. 


Tunjukkanlah cara sederhana untuk membuktikan adanya energi 
panas di sekitar kita! Menggosokkan kedua tangan selama satu menit, 
menggosok mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. 


A RR A A RR A A A RR ag 


a rc a a a ne ee ee a a a eee 


5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek 
moyang kita menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar 
percikan api. 


6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat 
digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api 
unggun untuk menghangatkan tubuh, dll. 


B. Menjawab Pertanyaan 

Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 

Kunci Jawaban: 

1. Apakah judul bacaan di atas? Sumber Energi Panas 

2. Tuliskanlah kata-kata kunci di pada setiap paragraf di atas. 
Paragraf | : sumber energi panas 
Paragraf 2 :kegunaan matahari 
Paragraf 3 : cara menghasilkan energi panas 
Paragraf 4 : asal mula api. 


3. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Sumber 
energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar 
adalah matahari, yang digunakan oleh semua makhluk hidup. 


C. Melengkapi Tabel Informasi Hasil Pengamatan 
Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD IPA 3.6 dan 4.6 


Kriteria 4 3 2 1 
Ketepatan Semua Terdapat 2 Terdapat 3 Terdapat 
informasi yang | informasi kesalahan kesalahan lebih dari 3 
disajikan. yang disajikan | informasi informasi kesalahan 

dalam tabel yang disajikan | yang disajikan | informasi 
jelas dan tepat. | dalam tabel. dalam tabel. yang disajikan 
dalam tabel. 
Kelengkapan Semua Ada 2 Ada 3 Ada lebih dari 
informasi yang | informasi informasi yang | informasi yang | 3 informasi 
disajikan. diisi dengan tidak diisi. tidak diisi. yang tidak diisi. 
lengkap. 


a a a ne 


Kriteria 


Kesimpulan 


Siswa dapat 
membuat 
kesimpulan 
dengan 
menjawab 
semua 
pertanyaan 
yang 
berhubungan 
dengan energi 
panas dengan 
tepat. 


Siswa dapat 
membuat 
kesimpulan 
dengan 
menjawab 
sebagian besar 
pertanyaan 
yang 
berhubungan 
dengan energi 
panas dengan 
tepat. 


Siswa dapat 
membuat 
kesimpulan 
dengan 
menjawab 
sebagian kecil 
pertanyaan 
yang 
berhubungan 
dengan energi 
panas dengan 
tepat. 


Siswa dapat 
membuat 
kesimpulan 
dengan 
menjawab satu 
pertanyaan 
yang 
berhubungan 
dengan energi 
panas dengan 
tepat. 


Laporan Pengamatan 


Bentuk Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 
KD IPA 3.6 dan 4.6 


Kriteria 


Ya Tidak 


Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es batu pada ketiga 


wadah dengan jelas dan tepat. 


Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair terlebih dahulu 


berdasarkan pengamatan. 


Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu tersebut 


mencair terlebih dahulu. 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


55) 


4.3 


Meringkas teks penjelasan 


(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 


penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 


baku dan kalimat efektif 


secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


3.2 Memahami tangga nada. 


4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


Tujuan Pembelajaran 
* Dengan membuat kesimpulan dari bacaan siswa mampu menyajikan 
ringkasan teks penjelasan secara ringkasan dan jelas. 


* Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa 
mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari- 
hari secara bertanggung jawab. 


* Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, 
siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu_ akibat 
perpindahan kalor secara tepat. 


* Dengan mengamati nada nada yang digunakan dalam lagu yang disaji- 
kan, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang 
diperdengarkan secara jelas dan tepat. 


* Dengan menyanyikan lagu daerah, siswa mampu menyanyikan lagu ber- 
tangga nada pentatonis secara percaya diri. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Berdiskusi 


* Siswa mencermati gambar yang disajikan [ = —————— |] 


pada Buku Siswa, guru meminta siswa untuk | — oo A 
menceritakan apa yang ia temukan dalam 
gambar. 
* Guru membacakan paragraf tentang Siti dan 
keluarganya. a & 


* Kemudian guru berdiskusi dengan siswa: ae 
bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk ex | 77 
membuat secangkir kopi panas dan es jeruk. : 
Guru juga dapat menanyakan minuman apa 
saja yang biasanya tersaji panas dan tersaji 
dingin. 


* Guru dapat menggunakan pertanyaan: Pernah- 
kah kamu membuatkan teh hangat atau es 
jeruk? Menurutmu, untuk membuat secangkir 


kopi panas, apa yang kamu perlukan? Apa 
juga yang kamu perlukan untuk membuat 
segelas sirop dingin? 


* Guru dapat memperlihatkan gambar segelas 
teh panas dan es jeruk. Guru bertanya kepada 
siswa, mana yang panas dan mana yang dingin. 
Siswa diharapkan menjawab dengan alasan 
yang tepat berdasarkan penglihatan mereka. 


* Guru memimpin diskusi kelas dan mengarah- 
kannya dengan pernyataan: 


Dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mengukur suhu dengan penglihatan, 
sentuhan, dan perasaanmu saja sehingga kamu hanya melakukan perkiraan 
terhadap derajat panas suatu benda. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat 
digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan 
dengan tepat perbedaan antara hangat dan dingin dengan menggunakan indera 


peraba pada tangan? 


* Guru menanyakan lebih lanjut, pada suhu 
berapakah dianggap panas dan pada suhu 
berapakah dianggap dingin? Apakah indera 
peraba kita dapat menentukan suhu suatu 
benda dengan tepat? 


Ayo Membaca f£ 


= 


* Siswa membaca dan mencermati bacaan yang 
berjudul: Perbedaan Suhu dan Panas secara 
individu. 

* Siswa dapat menuliskan beberapa definisi 
yang ada dalam bacaan serta kata-kata baru 
yang masih belum dimengerti kemudian dapat 
ditanyakan kepada guru. 


* Siswa menggarisbawahi informasi-informasi 
penting yang ia dapatkan dari bacaan. 


* Guru memberikan penekakan pada paragraf 
terakhir dan membahas bersama-sama per- 
bedaan suhu dan panas. 


Perbedaan Suhu dan Panas 


Indra peraba, seperti telopok tangan tidak dapat menentul 


tubs 
19gi seperti daerah pegut 
jingin karena mereka sud 


nm. 
ikon bahwa indra peraba tidak dapat digunah 
nda karena seti 


<==} 


Panas (kalor) dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang 
menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat 
energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah 
derajat celcius (°C). Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan 
energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan 
oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan 
kalorimeter. 


Ayo Menulis fits 


oe 


¢ Setelah siswa membaca bacaan: Perbedaan 
Suhu dan Panas, siswa mengerjakan latihan 
secara individu. 


* Siswa menuliskan kata-kata kunci yang ada 
pada setiap paragraf. 


* Siswa membuat sebuah pertanyaan dengan 
menggunakan kata kunci yang sebelumnya 
ditemukan dari setiap paragraf bacaan. 


* Siswa membuat paling sedikit dua pertanyaan 
tentang hal-hal yang ingin ia ketahui lebih 
lanjut tentang topik yang dibahas pada bacaan. 


* Siswa membuat kesimpulan dari bacaan dan 


menjelaskannya kepada temannya. 


* Setelah itu, siswa menjawab beberapa per- 
tanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Ini 
membantu siswa untuk dapat meningkatkan 
keterampilannya dalam memahami_ bacaan 
dengan baik. 


* Siswa membuat tabel tentang perbedaan 
suhu dan panas. Siswa dapat menggunakan 
informasi dari bacaan untuk melengkapi tabel. 


* Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan 
tentang hasil tabel. 


Ww 
= 
= 
ec 
C) 
= 
= 
wm) 
= 
= 
za 
oO 
a) 
1) 
< 


Ayo Mengamati 


* Guru) menyiapkan beberapa koran’ untuk 
kegiatan siswa. 


* Guru menjelaskan kegiatan yang akan siswa 
lakukan dengan menggunakan koran. 


* Siswa bekerja secara berkelompok untuk 
mencari gambar-gambar yang berhubungan 
dengan energi panas. 


* Siswa mencari minimal 5 gambar kemudian 
menjelaskan kegunaan benda yang dipilihnya. 


* Siswa membaca informasi tentang termometer 
yang disajikan pada buku siswa. Guru 
menjelaskan kembali tentang termometer dan 
fungsinya. 


* Siswa akan melakukan percobaan tentang cara 
kerja termometer. 


1. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes 
pewarna makanan ke dalam botol. 


* Pertama, siswa akan menyiapkan bahan dan 
alat yang diperlukan untuk percobaan (air, 
pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, 
plastisin/tanah liat, kain hangat). 


‘tas permukan air dalam botol dengan, 
spidol. 
: ie 


* Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan 
yang disajikan pada Buku siswa dengan 
bimbingan guru. 


1. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam 
botol. 


2. Tandai batas atas permukan air dalam botol dengan menggunakan spidol. 
3. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. 


4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau 
tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. 


5. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. 


6. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol 
ditempel kain hangat. 


Siswa bekerja dalam kelompok dan melakukan 
pengamatan terhadap perubahan permukaan 
air setelah botol diselubungi oleh kain hangat. 


Setelah percobaan selesai, siswa menjawab 
pertanyaan dari buku siswa secara individu. 
Ini dilakukan agar guru dapat mengetahui 
pemahaman siswa akan percobaan yang 
sudah dilakukan. 


Tujuan percobaan: Untuk memperlihatkan prinsip kerja termometer sebagai alat 

pengukur tinggi rendahnya suhu. 

Prinsip dan Cara Kerja Termometer: 

Cara kerja termometer secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Bila tandon zat cair terkena (dikenai) panas (dapat berupa panas dari benda) 
zat cair dalam tandon akan mengembang (memuai). 

2. Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah 
kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala 
itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. 


Titik tetap atas ---- 


Batang kaca dengan 
celah kapiler di 
bagian dalamnya 


oO im 


Skala suhu 


(Alay (derajat panas) 


; 


Titik tetap bawah ~~ 


5 -10 


Zat cair termometer 
(raksa atau alkohol) 


— SE 


Tandon (resevoir) 
zat cair 


Dem) [UH ASS MGS Gal Mee abl eld Mh ol il sb |e il ed bh 
“= a a 5 0 a 5 00 


Gambar termometer dan bagian-bagiannya. 


* Berdasarkan kegiatan percobaan yang dilaku- 
kan, siswa menjawab beberapa pertanyaan 
yang berkaitan dengan percobaan yang ia 
lakukan. 


- Mengapa air di dalam botol bisa naik? 


- Adakah peristiwa perpindahan panas pada 
percobaan tersebut. 


- Apakah kesimpulan A yang dapat kamu 
ambil? 


Guru memberikan penjelasan tentang hubungan antara perubahan volume 
suatu zat cair dan perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui 
sedotan (volume zat cair bertambah) ketika dipanaskan dan juga permukaan 
suatu zat cair akan turun (volume zat cair akan berkurang) ketika didinginkan. 
Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu 
suatu zat. 


Ayo Membaca j= 


— 


* Guru menggunakan dialog yang disajikan pada 
buku siswa untuk menyambungkan kegiatan. cum *} 


* Siswa membaca dan mencermati bacaan yang 
berjudul “Tangga Nada”. Dalam bacaan tersebut 
dijelaskan tentang tangga nada _ pentatonik 
dan diatonik. 


* Siswa diminta untuk mengidentifikasikan 
perbedaan antara kedua tangga nada tersebut 
dan menyajikannya dalam bentuk tabel. 


* Siswa mencermati teks lagu dan tangga nada ESS: - 
Gundhul Pacul. 


* Siswa mengidentifikasi jumlah nada yang 
digunakan dalam kedua lagu tersebut. 


w 
iS 
S 
S 
0c) 
= 
= 
nv 
g 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


Ayo Bernyanyi 


* Siswamenyimak 2 lagu daerah yang ada dalam 
buku siswa. 


* Siswa mengamati nada-nada yang digunakan 
di kedua lagu tersebut. 


* Siswa dan guru mencoba menyanyikan kedua 
lagu tersebut dengan baik. 


* Siswa yang sudah dapat menyanyikan lagu 
dengan baik dapat menyanyikannya lagi di 
depan kelas. 


* Siswa mencari tahu apa isi dari kedua lagu 
tersebut. Siswa dapat menanyakan teman, 
guru, orang tua, atau mencari tahu melalui 
internet. 


* Setelah siswa memahami isi lagu tersebut, 
siswa melengkapi tabel yang tersedia di dalam 
buku siswa. 


* Siswa melengkapi tabel yang disajikan di Buku 
Siswa dengan mencari informasi tentang asal 
lagu, tangga nada yang digunakan dalam lagu, 
dan arti lagu. 


¢ Siswa juga menuliskan kesan yang ia rasakan 
terhadap lagu tersebut. 


Ayo Renungkan 


* Siswa menuliskan hal menarik yang ia alami 
di sepanjang pembelajaran pada hari tersebut. —— 


* Siswa menuliskan  pertanyaan-pertanyaan 
yang ia buat sebelumnya yang belum terjawab 
pada hari tersebut. 


* Siswa menuliskan rencana yang akan ia 
lakukan untuk menemukan jawaban_ dari 
pertanyaan-pertanyaan tersebut. 


* Siswa menuliskan perasaannya pada_ hari 
tersebut. 


Kerja Sama dengan Orang Tua #5 ? 


Bersama dengan orang tuamu, carilah sebuah 
lagu daerah asal kedua orang tuamu! Mintalah 
orang tuamu untuk menyanyikannya bersamamu. 
Carilah makna syair lagu dan tangga nada yang 
digunakan pada lagu tersebut. 


Dengan melakukan kegiatan ini, siswa dapat 
menambah wawasannya. 


Kegiatan Penilaian 
A. Membuat Kesimpulan dari Bacaan 


Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 
KD BI 3.3 dan 4.3 


Kriteria Ya Tidak 


Kesimpulan mencakup informasi-informasi penting dari bacaan. re 


Kesimpulan disampaikan dengan ringkas dan jelas. a a 


B. Menjawab Pertanyaan dari Bacaan 


* Apakah yang kamu ketahui tentang panas? 
* Apakah yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? 


* Jelaskanlah tentang sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat 
menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas! 


C. Melakukan Percobaan dan Menjawab Pertanyaan 
Bentuk Penilaian : Praktik dan tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD IPA 3.6 dan 4.6 


a a a a ee a a a ee ee 


Kriteria 4 3 Z 1 
Menjawab Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa tidak 
pertanyaan menjawab menjawab 2 menjawab satu | dapat men- 

semua per- pertanyaan pertanyaan jawab semua 
tanyaan dengan | dengan tepat. dengan tepat. pertanyaan 
tepat. dengan tepat. 
Melakukan Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa belum 
percobaan melakukan per- | melakukan melakukan per- | dapat melaku- 
cobaan dengan | percobaan cobaan namun_| kan percobaan 
mengikuti pe- dengan meng-__| masih agak dengan man- 
tunjuk dengan | ikuti petunjuk bingung dalam _| diri, masih 
tepat. dengan sedikit | mengikuti pe- bingung dalam 
kesalahan. tunjuk. mengikuti pe- 
tunjuk. 
Kesimpulan —_| Siswa dapat Siswa dapat Siswa kurang Siswa belum 
membuat ke- membuat ke- tepat mem- dapat mem- 
simpulan yang | simpulan yang __| buat kesim- buat kesim- 
berhubungan berhubungan pulan yang pulan yang 
dengan perco- | dengan perco-_ | berhubungan berhubungan 


baan dengan 
sangat tepat. 


baan dengan 
tepat. 


dengan perco- 
baan. 


dengan perco- 
baan. 


D. Melengkapi Tabel Tangga Nada pada Lagu 


Bentuk penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD SBdP 3.2 


Kriteria 


Ketepatan 
informasi 
yang disaji- 
kan. 


4 


Semua infor- 
masi yang 
disajikan dalam 
tabel jelas dan 
tepat. 


3 


Terdapat 2 
kesalahan 
informasi yang 
disajikan dalam 
tabel. 


2 


Terdapat 3 
kesalahan 
informasi yang 
disajikan dalam 
tabel. 


1 


Terdapat lebih 
dari 3 kesala- 
han informasi 
yang disajikan 
dalam tabel. 


Kelengkapan | Semua infor- Ada 2 informasi | Ada 3 informasi | Ada lebih dari 3 
informasi masi diisi de- yang tidak diisi. | yang tidak diisi. | informasi yang 
yang disaji- | ngan lengkap. tidak diisi. 
kan. 
E. Menyanyikan Lagu Daerah 
Bentuk penilaian : Praktik 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD SBdP 4.2 
Kriteria 4 3 2 1 
Ketepatan Nada lagu Ada kurang dari | Ada lebih dari 3 | Sebagian 
nada. dinyanyikan de- | 3 kesalahan kesalahan nada | besar nada 
ngan tepat dari | nada dalam dalam me- dalam lagu 
awal sampai menyanyikan nyanyikan lagu. | dinyanyikan 
akhir. lagu. dengan salah. 
Kejelasan Semua kata Ada kurang Ada lebih dari 3 | Sebagian besar 
artikulasi dalam lagu dari 3 kata kata dalam lagu | kata dalam lagu 
diucapkan den- | dalam lagu yang diucapkan | diucapkan de- 
gan tepat dan yang diucapkan | dengan kurang_ | ngan salah dan 
jelas. dengan kurang_| tepat dan tidak jelas. 
tepat dan kurang jelas. 
kurang jelas. 
Penghayatan | Mimik muka, Mimik muka Mimik muka Mimik muka 
lagu sorot mata dan | dan sorot mata | atau sorot mata | atau sorot mata 


gerakan tangan 
sangat sesuai 
dengan pesan 
lagu. 


atau gerakan 

tangan sesuai 
dengan pesan 
lagu. 


atau gerakan 
tangan kurang 
sesuai dengan 
pesan lagu. 


atau gerakan 
tangan tidak 
sesuai dengan 
pesan lagu. 


— 


a a a ee a a a a a ee ee ee ee ee 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3 Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Menganalisis bentuk 
bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 
4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


Tema 6 Subtema 1: Suhu dan Kalor zy 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan membuat kesimpulan dari bacaan “Manusia dengan Lingkungan 
Alam”, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. 


* Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 
interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. 


* Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan 
hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan 
lingkungan secara tepat dan jelas. 


* Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak 
sebagai siswa dan warga negara secara benar. 


Kegiatan Pendahuluan 


Guru menunjukkan gambar yang ada dalam Buku Siswa, kemudian memberikan 
siswa kesempatan untuk memberikan pendapatnya tentang media cetak, 
gambar apa yang disajikan dan pendapatnya mengenai matahari sebagai 
sumber energi panas yang tidak ada habisnya. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Berdiskusi 


a, 
eh 
Ea 

a 


* Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil. 


Bagaimanamasyarakat sekitar memanfaat- 
kan energi panas untuk memenuhi kebutu- 
han hidupnya? 


Ayo Membaca 


Apakah energi panas diperuntukkan bagi 
semua orang? Bagaimana usaha masyarakat 
di sekitar untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya? 


‘Semua makhluk hidup yang ad 
ssesama makhluk hidup maupun d 
terdi 


* Pastikan bahwa semua siswa berbagi pendapat 
dan pengetahuannya. 


Ayo Membaca 


== 
Siswa membaca bacaan: “Manusia dengan 
Lingkungan Alam” dengan saksama. 


Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata baru 
yang didapatnya dan menanyakan artinya. 


Setelah selesai membaca, siswa diperbolehkan 
untuk menuliskan kata-kata baru yang ia 
temukan dari bacaan, lalu. menuliskan 3 
informasi penting. 


Untuk memupuk rasa ingin tahu_ siswa, 
siswa diberi kesempatan untuk membuat 2 
pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. 


Siswa menuliskan kata-kata kunci yang ia 
temukan dalam setiap paragraf. 


Siswa membuat kesimpulan dari bacaan 
dengan menggunakan kata-kata kunci yang 
ia temukan sebelumnya dan menjelaskannya 
kepada teman sebangkunya. 


Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang 
disajikan berdasarkan informasi yang _ ia 
dapatkan dari bacaan. 


Ayo Menulis 


Siswa menuangkan pemahamannya tentang 
bacaan melalui kegiatan menulis. 


Siswa mengidentifikasikan pokok pikiran dan 
informasi penting yang ia temukan dalam 
setiap paragraf. 


Siswa menggunakan’ pokok_ pikiran dan 
informasi yang ia temukan, sebagai bahan 
untuk membuat sebuah tulisan dalam satu 
paragraf yang menjelaskan tentang bacaan 
yang ia baca sebelumnya. 


Siswa mempresentasikan hasil tulisannya 
kepada teman sekelompoknya. 


- 4 “" 
Po seis Ey 
— 


Di 
di 
Bi 
k 


;aha masyarakat di sekitarmu untuk memenuhi 


= 
‘Ayo Membaca jeagueal i 


Manusia dengan Lingkungan Alam 


‘Semua makhlukhidup yang ada di bum, melakukan hubungan dengan 


iwa alar 

‘menyesuaikan waktu tanam deng 

dapat tumbuh dengan baik. Para nel 

‘menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar 

memperoleh tangkapan ikan yang banyak. 
ty 


Bocalah kembali bacaon di atas dengan saksama. Kemudian, jawabloh 


pertanyaan berikut ini! 
1. Apa judul 


ang terjadi dalam lingkungan alam? 


Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 
1. _Jelaskaniah pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunokan tabel 
berikut! Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragrafnya! 


Ayo Mencoba 


* Siswa akan melakukan pengamatan terhadap 
lingkungan sekitarnya dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan yang tersedia sebagai 
petunjuknya. 


- Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan di 
daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk 
daerah pantai, pegunungan, atau dataran? 

- Apakah pekerjaan utama orang-orang di 
sekitarmu? 

- Apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu 
dengan lingkungan alamnya? 


* Siswa dapat melakukan ini di rumah dengan 
bantuan orang tua. 


* Siswa mengisi tabel tentang bentuk interaksi 
masyarakat sekitardenganlingkungan alamnya. 


* Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan. 


Ayo Berdiskusi 


* Guru) menggunakan’ teks bacaan_ yang 
disajikan pada buku siswa, untuk membuka 
pembicaraan mengenai hak dan kewajiban. 
Guru memberikan penjelasan bahwa setiap 
manusia yang hidup di dalam masyarakat 
mempunyai hak yang dilindungi oleh undang- 
undang negara. 


* Siswa dan guru berdiskusi mengenai hak-hak 
yang dimiliki orang sebagai anak dan juga 
sebagai pelajar. 


* Guru dapat menanyakan pengetahuan siswa 
tentang hak-haknya sebagai anak dan juga 
sebagai pelajar. 


* Diskusi ini dapat memberikan gambaran 
kepada guru, sejauh mana siswa memiliki 
pengetahuan mengenai topik yang akan 


Apakah termasuk daerah pantai 


Ing hidup 
g-undang. 


_ 
‘Ayo Membaca anced } 
— 


Konvensi Hak-Hak Anak 


). Konven’ 
untuk memberikan perlindungan ter- ‘a 
hadap anak dan menegakkan hak-hak : 


dipelajari. 


— 
a 


Ayo Membaca 


* Guru dapat menjelaskan terlebih dahulu bahwa 
ada sebuah organisasi dunia yang peduli 
terhadap hak-hak anak sedunia, yaitu PBB. 


* Siswa membaca bacaan tentang Konvensi 
Hak-Hak Anak. 


* Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata yang 
baru dan menanyakan artinya. 


* Guru dan siswa bisa membahas satu per satu 
4 golongan hak anak agar siswa lebih paham 
maknanya. 


* Untuk membantu siswa mengingat hak- 
haknya sebagai anak, siswa akan menuliskan 
4 golongan hak anak di dalam Buku Siswa. 


* Kemudian, siswa memberikan  centang 
untuk hak-hak yang sudah diterimanya dan 
menjelaskan bagaimana ia memperoleh 
haknya. 


* Setelah siswa dapat memahami hak-haknya 
sebagai anak, siswa membaca bacaan: Hak- 
hak Seorang Siswa. 


* Hak-hak seorang siswa seperti tercantum 
di dalam bacaan terdiri dari 8 poin. Siswa 
diharapkan memahami setiap poin yang ada. 


* Guru dan siswa dapat berdiskusi mengenai 
makna dari setiap hak yang ada dalam bacaan. 


Ayo Berdiskusi 


* Siswa mencoba menuliskan kembali hak-hak 
anak sebagai pelajar dengan menggunakan 
bahasanya sendiri, sehingga mudah dipahami 
oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain. 


* Setelah selesai, siswa dapat bertukar pikiran 
dengan teman sebangkunya tentang hak-hak 


[ Ayo Membaca jp = Be} 


Konvensi Hak-Hak Anak 


‘Anak-anak merupakan genera: 
ingsa. Oleh karenar 


anya itu, akibat perang dan 
gi tte ) Bebeoea 


© : 
jeak erie eae As 


mera Vanes Halve Atak Ment 
‘anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu: 
1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untul i 
tahankan hidup don Hee 


i atas, lakukanloh kegiatan berikut! 
pa kata-kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tah 
ta tersebut dengan mendiskusikannya bers dan 


Talia tempor Roles! sow? Gocco aril Dern 
dengan 


Hak-Hak Seorang Siswa 


Seton wong inedo meme ek yang semen eps Oe) 


kat, mina 
2 ae Se ee 
diam 
3 pare Ra ce in ry epee oer 
Perian Berkekouton, balk untuk mengembonghan Kero 
cae Leeieecd asian ETS easiest 


= 


- cena huss Bitemans menyarlang coc 


seorang pelajar. Jika siswa menemukan hal- 
hal yang menarik dari diskusi, siswa dapat 
membagikannya kepada teman-teman di 
kelasnya. 


* Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan 
tentang hak dengan bahasanya sendiri. 


Ayo Renungkan 


Di akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat 
melakukan refleksi diri dengan menjawab per- 
tanyaan-pertanyaan berikut ini: 


1. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari 
pada kegiatan pembelajaran hari ini? 


2. Tantangan apa yang kamu _ hadapi pada 
kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana 
kamu menghadapinya? 


3. Apakah yang kamu rasakan ketika hakmu 
terpenuhi? 


Kerja Sama dengan Orang Tua f L a 


Siswa meminta orang tuanya untuk menceritakan 
pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian, mereka 
mendiskusikan bentuk-bentuk interaksi mereka 
dengan lingkungan alam pada saat mereka 
melakukan pekerjaannya. 


Kegiatan Penilaian 

A. Menjawab Pertanyaan 
Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 
KD BI 3.3 dan 4.3 


a a a a a ee a ee a a a a a a ee ee ee 


Kunci Jawaban 


1; 


Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri 
atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. 


Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antara 
benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup 
dengan makhluk hidup lainnya. 


Jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi antara lingkungan yang 
terdiri atas lingkungan benda hidup dan benda mati! Daerah yang 
banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. 


Jelaskanlah interaksi apa saja yang terjadi antara manusia dengan 
lingkungan alamnya! Interaksi antara manusia dan lingkungan alam, 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan 
diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. 


Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan 
alam yang kamu ketahui! Para petani harus menyesuaikan waktu 
tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh 
dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan 
dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh 
tangkapan ikan yang banyak. 


. Menentukan Pokok Pikiran dan Informasi Penting 


Bentuk Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD BI 3.3 dan 4.3 


kriteria 4 3 2 1 
Menentu- Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
kan pokok menentukan menentukan menentukan menentukan 
pikiran. pokok pikiran pokok pikiran pokok pikiran pokok pikiran 
dari setiap dari 4 paragraf | dari 3 paragraf | dari 2 paragraf 
paragraf de- dengan tepat. dengan tepat. dengan tepat. 
ngan tepat. 

Menuliskan | Siswa dapat Siswa dapat Siswa kurang Siswa kurang 

informasi menuliskan in- | menuliskan jelas menu- jelas menu- 

penting. formasi penting | informasi pen- | liskan infor- liskan infor- 
dengan jelas ting dengan masi penting masi penting 
dan berhubun- | cukup jelas dan | namun tetap dan beberapa 
gan dengan berhubungan berhubungan informasi tidak 
bacaan. dengan bacaan. | dengan bacaan. | berhubungan 

dengan bacaan. 


— 


re a ee a a ee a ee ee 


C. Mengisi Tabel Pengamatan 


Bentuk Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD IPS 3.2 dan 4.2 


kriteria 4 3 2 1 
Bentuk Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa tidak 
interaksi menuliskan 3 menuliskan 2 menuliskan 1 dapat 
manusia contoh interaksi | contoh interaksi | contoh interaksi | menuliskan 
dengan manusia manusia manusia contoh interaksi 
alam. dengan alam. dengan alam. dengan alam. manusia 

dengan alam. 
Hasil Siswa dapat Siswa dapat Siswa Siswa 
interaksi menuliskan menuliskan kurang tepat kurang tepat 
dengan hasil interaksi hasil interaksi menuliskan menuliskan 
alam. dengan alam dengan alam hasil interaksi hasil interaksi 
dengan sangat_ | dengan tepat dengan alam. dengan alam 
tepat dan jelas. | dan cukup jelas. dan tidak 
jelas dalam 
penulisan. 
C. Membuat Diagram tentang Hak-Hak Seorang Pelajar 

Bentuk Penilaian : Tertulis 

Instrumen Penilaian : Centang 

KD PPKn 3.2 dan 4.2 

Kriteria Ya _ | Tidak 


Siswa dapat menuliskan hak-hak seorang pelajar dengan bahasanya 


sendiri. 


Siswa berdiskusi dengan baik. 


Siswa bekerja sama dengan baik. 


ee ee 


a a a a a ee a ee ee ee 


255 


4.3 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) pada media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Menganalisis bentuk 
bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 
4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


Tema 6 Subtema 1: Suhu dan Kalor a) 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, siswa mampu menguraikan 
konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi secara tepat dan 
jelas. 


* Dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melengkapi tabel, siswa 
mampu menganalisis bentuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan 
dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. 


* Dengan membaca dan mempresentasikan isi bacaan, siswa mampu 
menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. 


Kegiatan Pendahuluan 
1. Guru memperlihatkan gambar yang ada dalam Buku Siswa. 


2. Guru menanyakan pendapat siswa mengenai gambar yang ada di dalam 
iklan. 


3. Guru dapat menanyakan kepada siswa iklan 
apa lagi yang biasanya ia lihat di jalanan dan 


informasi apa yang biasanya ada di dalam 
sebuah iklan. Secagain eal 
=. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


Pengaruh Negatif Interaksi 
Manusia dengan Lingkungan 
Alamnya 


* Siswa mengamati lebih lanjut 2 gambar dari 
Buku Siswa. 


* Guru memberikan provokasi dengan mengaju- 
kan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 


Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu 
pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu 
terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan 
hal itu terjadi? Bagaimana interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak 
dari gambar tersebut? 


Ayo Membaca § 


* Siswa membaca bacaan yang berjudul: “Peng- 
aruh negatif Interaksi Manusia dengan 
Lingkungan Alamnya dengan saksama”. 


* Siswa menggarisbawahi kata-kata yang ku- 
rang dimengerti dan diperbolehkan untuk 
minta penjelasan dari guru. 


* Siswa menjawab pertanyaan di Buku Siswa 
sesuai dengan bacaan dengan menggunakan 
kalimat lengkap. 


Ayo Menulis 


* Kemudian, siswa melengkapi diagram yang 
tersedia. 


* Diagram tersebut diisi dengan inti dari setiap 
paragraf beserta kata-kata kuncinya. 


* Setelah siswa selesai mengisi diagram, siswa 
menuliskan penjelasan dari diagram tersebut 
dengan kata-katanya sendiri. 


* Lalu siswa saling berbagi hasil tulisannya. 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati masyarakat lingkungan 
sekitar tempat tinggalnya. 


* Siswa melengkapi tabel dalam Buku Siswa 
tentang kegiatan interaksi antara manusia dan 
alam, dampak negatif, dan cara-cara untuk 
memperbaiki secara individu. 


* Setelah selesai, siswa saling berbagi dengan 
temannya dan saling memberikan tanggapan. 


* Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan 
dari kegiatan yang sudah dilakukan bersama. 


‘Mant 


‘yo Mengamati. 


Pethatikanlah gambar-gambar berikut ini! 


te 
_ 
‘Ayo Membaca jane i 


Pengaruh Negatif Interaksi 


Manusia dengan 


Lingkungan 


Alamnya 


gs 


m 


rkel 
ranusia dengi 


lusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. 
m peroleh banyak manfaat renuhi 


snan, pet ipakan 
jan fingkungan alamnya untuk 


¢* Siswa membaca bacaan tentang Kewajiban 
Warga Negara dan Siswa dengan saksama. 


¢ Siswa dapat menanyakan kepada guru apabila 
ada isi bacaan yang belum dimengerti. 


Ayo Berdiskusi 


* Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 


* Siswa berdiskusi mengenai hak-haknya di 
sekolah dan di rumah, juga kewajibannya 
di sekolah dan di rumah dan menuliskannya 
dalam tabel. 


* Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di 
depan kelas. 


* Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan 
atau. pertanyaan’ dari’ hasil presentasi 
temannya. 


* Siswamembuatkesimpulan tentang kewajiban. 


Ayo Renungkan 


Siswa melakukan refleksi diri dari pembelajaran 
yang sudah_ berlangsung dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 


1. Apa saja hal menarik yang kamu pelajari pada 
kegiatan pembelajaran hari ini? 


2. Sebutkanlah beberapa hal dari kegiatan belajar 
hari ini yang ingin kamu ketahui lebih lanjut! 


3. Apa sikap yang harus dikembangkan untuk 
mendapatkan hakmu sebagai seorang siswa 
di sekolah? 


im) 


\ggota masyarakat, kita periu mengetahui hak 
sebagai 


Kewajibanmu sebagai Siswa di 
Sekolah 


Kewajibanmu sebagai Anak di 
Rumah 


om telompok kell yang ted ots 


rapa hal dari kegiatan belojar hari ini yang ingin kamu 
jut! 


yangkan untuk mendapatkan hakmu sebagai 


Siswa_ berdiskusi dengan orang tua tentang 
kewajiban apa saja yang telah dilakukan dan yang 
belum dilakukan. Siswa meminta saran orang tua 
agar siswa dapat melaksanakan kewajibannya 
dengan baik. 


Kerja Sama dengan Orang Tua f Ss 


Kegiatan Penilaian 


A. Menjawab Pertanyaan 


Bentuk Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 
KD BI 3.7 dan 4.7 


Kunci Jawaban 


1 


Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? 
Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena 
manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. 


Jelaskanlah dua atau tiga contoh interaksi manusia dengan lingkungan 
alamnya yang terjadi di sekitarmu! Jawaban bisa bervariasi. 


Sebutkan dan jelaskanlah contoh interaksi manusia dengan lingkungan 
alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya! Membuang 
sampah sembarangan menyebabkan  banjir, menebang  pohon 
sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banijir. 


Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? 
Jelaskan! Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah 
longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah 
yang landai, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. 


B. Diagram tentang Isi Bacaan 


Bentuk Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD BI 3.7 dan 4.7 


A A A A RR A RR A A A ag 


re ee a a a a a a a ee ee ee er 


Kriteria 4 3 2 1 
Inti dari Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
setiap para- | menemukan menemukan menemukan menemukan 
graf. inti dari setiap | inti dari se- inti dari se- inti dari se- 
paragraf tiap paragraf tiap paragraf tiap paragraf 
dengan sangat | dengan cukup | dengan cukup_ | dengan cukup 
tepat dan jelas. | tepat dan jelas. | tepat. tepat namun 
kurang jelas. 
Kata-kata Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
kunci. menemukan menemukan menemukan menemukan 1 
semua kata- sebagian besar | beberapa kata- | kata-kata kunci 
kata kunci dari | kata-kata kunci | kata kunci dari | dari setiap 
setiap paragraf. | dari setiap setiap paragraf. | paragraf. 
paragraf. 
C. Tabel Interaksi Negatif Manusia dan Alam 
Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD IPS 3.2 dan 4.2 
Kriteria 4 3 2 1 
Interaksi Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
dan dampak | menuliskan menuliskan menuliskan menuliskan 
negatif. interaksi yang interaksi yang interaksi yang interaksi yang 


terjadi di 
lingkungannya 
dengan tepat 
serta dampak 
negatifnya 
terhadap alam 
dan manusia. 


terjadi di 
lingkungannya 
dengan tepat 
namun kurang 
tepat dalam 
menuliskan 
dampak 
negatifnya. 


terjadi di 
lingkungannya 
dengan 
kurang tepat 
serta dampak 
negatifnya. 


terjadi di 
lingkungannya 
dengan kurang 
tepat dan tidak 
berhubungan 
dengan dampak 
negatifnya. 


ee 


a a a a a ee a ee ee ee ee 


Kriteria 4 3 iz 1 
Cara Siswa Siswa Siswa Siswa belum 
memperbaiki | mengetahui mengetahui mengetahui mengetahui 
alam. cara-cara cara-cara cara-cara cukup | cara-cara 

tepat untuk baik untuk baik untuk tepat untuk 
memperbaiki memperbaiki memperbaiki memperbaiki 
alam. alam. alam. alam. 


D. Tabel Hak dan Kewajiban 


Bentuk Penilaian : Tertulis dan Praktik 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD PPKn 3.2 dan 4.2 


kriteria 4 3 2 1 

Hak dan Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa tidak 

kewajiban menuliskan hak | menuliskan hak | menuliskan hak | dapat 
dan kewajiban | dan kewajiban | dan kewajiban | membedakan 
siswa di siswa di siswa di sekolah | hak dan 
sekolah dan di | sekolah dan di | dan di rumah kewajiban siswa 
rumah dengan | rumahdengan | dengan cukup di sekolah dan 
sangat tepat cukup tepat tepat namun di rumah. 
dan mudah dan mudah agak sulit 
dimengerti. dimengerti. dimengerti. 

Kerjasama Siswa dapat Siswa dapat Siswa kadang Siswa tidak 
memberikan memberikan memberikan memberikan 
pendapat dan pendapat pendapat bantuan 
menghargai namun kurang__| dan kurang apapun. 
pendapat orang | menghargai menghargai 
lain. pendapat orang | pendapat orang 

lain. lain. 

Presentasi Siswa sangat Siswa percaya Siswa cukup Siswa tidak 
percaya diri diri saat percaya diri percaya diri 
saat presentasi. | presentasi. saat presentasi. | saat presentasi. 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 


penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 


baku dan kalimat efektif 


secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


3.2 _Memahami tangga nada. 


4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat 
kesimpulannya, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan 
secara tepat. 


* Dengan mengidentifikasikan kegiatan sehari-hari yang menggunakan 
energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 


* Dengan menyanyikan lagu derah yang menggunakan tangga nada diatonik, 
siswa mampu memahami tangga nada secara umum. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


* Siswa mengamati gambar yang disajikan 
pada Buku Siswa. Gambar yang disajikan 
adalah gambar dua buah panci yang berbeda 
ukurannya. Kedua panci tersebut, diisi dengan 
air penuh, dan berada di atas kompor yang 
menyala. 


* Guru memberikan beberapa pertanyaan terkait 
gambar untuk memandu kegiatan pengamatan 
terhadap gambar. 


* Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? 


* Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A 
tau B? 


* Jika kedua panci berisi air itu di didihkan, panci 
manakah yang akan memerlukan waktu lebih 
lama untuk mendidihkan air di dalamnya? 

* Mengapa? 


* Berapakah suhu air di dalam panci pada saat 
mendidih? 


* Bagaimana hubungan antara energi panas 
yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di 
dalam panci dengan suhu air di dalamnya? 


* Darijawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa, 
siswa diminta untuk membuat kesimpulan yang 
mereka dapatkan dari pengamatan tersebut. 


Ayo Berlatih 


*  Siswa diminta untuk mengidentifikasi kegiatan 
yang ia lakukan sehari-hari dan menentukan 
energi panas (kalor) yang dibutuhkan. 


- Siswa diminta membandingkan jenis-jenis ” eae 
kegiatan yang berbeda dan menentukan 
kegiatan mana yang membutuhkan energi 
panas yang lebih banyak. 


* Kegiatan tersebut disambungkan dengan 
teks percakapan antara Dayu dan Siti, pada 
percakapan tersebut termuat konsep bahwa 
jenis kegiatan yang berbeda akan memerlukan aes ee 


panjang sehabiskerames. _) pene setetah keromas, _] 


energi panas yang berbeda juga. : ale 


‘Mengeringkan handuk 
mandi basah yang tebal. |] 


* Guru memberikan penekanan pada kalimat 
yang diucapkan oleh Siti pada akhirpercakapan. 


* Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan 
semakin panas? Apa yang sebenarnya terjadi 
pada benda yang meningkat suhunya? Apakah 
kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan 
sehari-hari? 


i: — 
i 


¢ Siswamembaca:Perubahan Akibat Perubahan 
Suhu. 


* Siswa dapat menggarisbawahi istilah-istilah aS a 
baru yang ada dalam bacaan. 


Perubahan Akibat Perubahan Suhu 


‘Suhu menunjukkan derajat ponas benda. Semakin tinggi suhu suatu 
ng 


* Siswa dan guru dapat berdiskusi mengenai 
6 peristiwa akibat perubahan suhu dalam 
kehidupan sehari-hari jika diperlukan. 


w 
SI 
Ss 
S 
C) 
= 
= 
n 
g 
= 
z 
o 
a) 
i) 
< 


Ayo Bernyanyi 


Ayo Menulis 


Setelah siswa dan guru berdiskusi mengenai 
6 peristiwa akibat perubahan suhu dalam 
kehidupan  sehari-hari. Kemudian,  siswa 
menuliskan 3 informasi penting dari bacaan, 
dan membuat 2 pertanyaan yang berhubungan 
dengan bacaan. 


Siswa membaca kembali bacaan jika diperlukan 
untuk mengingkatkan pemahamannya terha- 
dap isi bacaan. 


Kemudian, siswa mencoba menentukan isi 
atau inti dari setiap paragraf. 


Setelah selesai, siswa menuliskan isi dari 
bacaan secara singkat dengan bahasanya 
sendiri. 


Guru mengingatkan lagi alat-alat musik tra- 
disional yang menggunakan nada pentatonik, 
seperti gamelan. 


Dengan bantuan guru, siswa menyanyikan 
2 lagu daerah yang menggunakan nada 
pentatonik. 


Setelah siswa dapat menyanyikannya dengan 
baik, siswa dapat bernyanyi di depan kelas 
dengan temannya. 


Kemudian, siswa melengkapi tabel tentang 
lagu daerah yang sudah dinyanyikan di depan 
kelas. 


‘Apakah yang 


kamu ketah 


Paragraf 


satu 


1 
Ayo Bernyanyi r 
bel t 


si 
B 
s 


—— 


kamu telah 


Ayo Renungkan 


Di akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi 
diri dengan menjawab_ pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini. 


1. Apa saja hal menarik yang kamu alami pada 
kegiatan pembelajaran hari ini? 


2. Apa saja pertanyaan yang bellum kamu 
temukan jawabannya hingga saat ini? 


3. Bagaimana rencanamu untuk menemukan 
jawaban terhadap pertanyaanmu? 


4. Bagaimana perasaanmu sepanjang mengikuti 
kegiatan pembelajaran hari ini? 


Kerja Sama dengan Orang Tua f 5 


Siswa bersama dengan orang tuanya, mencari 
benda-benda di rumah yang dapat mengalami 
pemuaian saat diberikan panas. Kemudian 
menentukan cara untuk mengatasi pemuaian 
yang terjadi agar tidak terjadi kerusakan pada 
benda tersebut dan tidak membahayakan. 


untuk mengetahui lebih banyak 


stan pembelojaran hari 


Kegiatan Penilaian 


A. Menjawab Pertanyaan dan Gambar 


* Bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? 


* Manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? 


* Jika kedua panci berisi air itu didihkan, panci manakah yang akan 
memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? 


* Mengapa? 


* Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk 
mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? 


¢ Apa kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan di atas? 


B. Menentukan Gagasan Utama Sebuah Paragraf 


Bentuk Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD BI 3.3 dan 4.3 


Kriteria 4 3 2 1 

Isi paragraf | Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
menentukan menentukan menentukan menentukan 
isi dari setiap isi dari 6-7 isi dari 4-5 isi dari 1-3 
paragraf paragraf paragraf paragraf 
dengan dengan dengan dengan 
sangat tepat sangat tepat sangat tepat sangat tepat 
dan mudah dan mudah dan mudah dan mudah 
dimengerti. dimengerti. dimengerti. dimengerti. 

Kesimpulan —_| Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
menarik menarik menarik menarik 


kesimpulan dari 
bacaan dengan 


kesimpulan dari 
bacaan dengan 


kesimpulan dari 
bacaan dengan 


kesimpulan dari 
bacaan dengan 


menggunakan | menggunakan | menggunakan | menggunakan 
kalimat yang kalimat yang kalimat yang kalimat yang 
singkat namun__| cukup panjang_ | sangat panjang | ada dalam 
tepat. namun tepat. namun kurang__| bacaan. 
tepat. 
C. Bemyanyi dan melengkapi tabel 

Bentuk Penilaian : Praktik dan tertulis 

Instrumen Penilaian : Centang 

KD SBdP 3.2 dan 4.2 

Kriteria Ya Tidak 


Siswa dapat menyanyikan kedua lagu dengan baik. 
Siswa percaya diri saat menyanyikan lagu. 


Siswa dapat melengkapi tabel dengan baik. 


ee ee ee a a ae a ee ee ee 


56) 


4.3 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Memahami tangga nada. 
4.2 Menyanyikan lagu-lagu 
dalam berbagai tangga 
nada dengan iringan 
musik. 


( Buku Guru SD/MI Kelas V 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan 
ringkasan teks penjelasan secara tepat dan mudah dimengerti. 


* Dengan menuliskan tanggung jawabnya, siswa mampu memahami hak, 
kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari- 
hari secara benar. 


* Dengan melengkai tabel tangga nada, siswa mampu menentukan jenis 
tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara benar. 


Kegiatan Pendahuluan 


* Guru memperlihatkan 2 gambar yang berbeda. 
* Siswa mengamati kedua gambar tersebut. 


* Guru menanyakan beberapa pertanyaan untuk memulai diskusi, seperti: 
Apakah yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar di atas? 
Menurutmu, apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Apakah 
kamu pernah mengalami berada pada kedua situasi tersebut? Apakah yang 
kamu rasakan? 


* Siswa mendiskusikan pertanyaan dengan teman sebangku. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


rer 
‘Ayo Membaca jays z} 
= 


Ayo Membaca ;= 


— 


* Siswa membaca bacaan yang __ berjudul: 
Tanggung Jawab Warga Negara dengan 
saksama. 


* Siswa dan guru) menekankan pada_ kata 
kewajiban. Apa yang dimaksud dengan 
kewajiban dan apa saja kewajiban kita sebagai 
warga negara. 


oF 
= 
a) 
0) 
% 
= 
= 
o 
= 
5 


Ayo Berdiskusi 


Ayo Menulis 2 


Setelah siswa memahami bacaan dan menge- 
tahui kewajibannya sebagai warga Negara, 
siswa menentukan isi dari setiap paragraf dan 
kata-kata kuncinya. 


Lalu, siswa membuat kesimpulan dari bacaan 
dari diagram yang sudah dibuat dengan 
menggunakan kata-katanya sendiri. 


Siswa melengkapi kalimat yang disediakan 
dengan menggunakan kata-kata yang tepat 
(kata-kata untuk melengkapi kalimat disediakan 
dalam kotak). 


Siswa mengembangkan kalimat dengan meng- 
gunakan kata-kata kunci yang ia temukan 
dalam bacaan sebelumnya. Siswa menuliskan 
kalimat tersebut dalam tabel yang disediakan. 


Siswa bekerja sama dengan teman sebangku- 
nya. 


Siswa menuliskan tanggung jawabnya sebagai 
warga negara dan pelajar, lalu. menuliskan 
contoh perbuatan dalam kehidupan sehari- 
hari. 


Setelah selesai, masing-masing siswa mengisi 
ceklis. 


Lalu siswa secara bergantian menceritakan 
pengalamannya tentang salah satu kewajiban 
yang sudah dilakukannya. 


Kemudian, siswa menuliskan tanggung jawab 
yang masih belum dapat dilakukan dan 
meminta saran teman agar dapat melakukan 
tanggung jawab tersebut. 


Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan 
tentang apa itu tanggung jawab dengan 
bahasanya sendiri. 


Paragrat 2 


Kata kunci Parograt 4 Parogrot 4 


B._Kembangkanlah paling sedikit lima kata kunci yang telah kamu tuliskan 
sebelumnya menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata 
boku. Perhatikan contoh. 


Ayo Bernyanyi 


* Siswa melakukan pemanasan — sebelum 
menyanyikan lagu daerah. [2 ee 


Tanggung jawab adalah: 


* Pemanasan dapat dilakukan dengan 
melakukan humming dengan cara menutup 
rapat mulut, suara_ terdengar seperti 
mendengung. Bersenandunglah dimulai dari 
nada paling rendah ke tinggi. Setelah itu, Kamu 
dapat membuka mulut dengan mengucapkan 
huruf vokal seperti a, i ,u ,e,o0 tanpa atau dengan 
iringan musik dari nada yang rendah ke yang 
tinggi. Lakukanlah kegiatan pemanasan ini 
selama beberapa menit. 


: 


* Siswa mencari dan menentukan sebuah lagu 
dari daerah yang ia kenal. Sebaiknya lagu 
daerah sendiri agar lebih mengenal lagu 
daerah. 


* Siswa menyalin lagu tersebut berikut notasi 
angkanya. 


* Siswa mempelajari tangga nada yang diguna- 
kan pada lagu tersebut. 


* Siswa mempelajari bagaimana lagu tersebut 
dinyanyikan untuk mendapatkan kesan dari 
lagu tersebut. 


* Siswa menuliskan semua pekerjaannya pada 
kertas berukuran A3. 


* Siswa melengkapi tabel tentang lagu daerah 
yang akan dinyanyikan. oni nomen 


* Siswa secara bergantian menyanyikan lagu SS 
daerah yang dipilihnya kemudian menjelaskan 
tentang isi lagu tersebut di depan kelas. 


jal menarik yang kamu dapatkan dari kegi 


pembelajaran 


Ayo Renungkan 


Siswa melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran 
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 
ini. 


a 
3 
2) 
iy) 
7) 
c 
a 
0 
| 
2) 
er 
7) 
Cc 
Sy 
e 
fal 
ie) 
=| 
a 
fe) 
= 


ee 


Apa saja hal menarik yang kamu dapatkan 
pada kegiatan pembelajaran kali ini? 


Apa yang dapat kamu katakan tentang kegiatan 
pembelajaran pada minggu ini? 


Adakah topik atau konsep yang ingin kamu 
dalami dari pembelajaran minggu ini? 


Apa yang dapat kamu_ lakukan untuk 
meningkatkan semangat belajarmu pada 
kegiatan pembelajaran berikutnya? 


Kerja Sama dengan Orang Tua "1 f _ 


Siswa melihat kembali daftar tentang hak 
pelajar yang sudah dibuat sebelumnya. Di 
sana tentu banyak sekali peran orang tua untuk 
membantu mendapatkan hak siswa sebagai 
pelajar. 


Siswa membuat sesuatu berupa surat, kartu 
ucapan, nyanyian, kerajinan atau karya yang 
lain sebagai sarana untuk mengucapkan 
terima kasih kepada orang tua! 


Kegiatan Penilaian 


A. Menentukan Gagasan Utama Sebuah Paragraf 


Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD BI 3.3 dan 4.3 


a a a a re a a a en a a ee ee ee 


Kriteria 


Isi paragraf 


Kesimpulan 


Siswa dapat 
menentukan 
isi dari setiap 
paragraf 
dengan 
sangat tepat 
dan mudah 
dimengerti. 
Siswa dapat 
menarik 
kesimpulan dari 
bacaan dengan 


Siswa dapat 
menentukan isi 
dari 4 paragraf 
dengan 
sangat tepat 
dan mudah 
dimengerti. 


Siswa dapat 
menarik 
kesimpulan dari 
bacaan dengan 


Siswa dapat 
menentukan isi 
dari 3 paragraf 
dengan 
sangat tepat 
dan mudah 
dimengerti. 


Siswa dapat 
menarik 
kesimpulan dari 
bacaan dengan 


Siswa dapat 
menentukan isi 
dari 2 paragraf 
dengan 
sangat tepat 
dan mudah 
dimengerti. 


Siswa dapat 
menarik 
kesimpulan dari 
bacaan dengan 


menggunakan | menggunakan | menggunakan | menggunakan 
kalimat yang kalimat yang kalimat yang kalimat yang 
singkat namun__| cukup panjang__| sangat panjang | ada dalam 
tepat. namun tepat. namun kurang __| bacaan. 
tepat. 
B. Tabel tentang Tanggung Jawab 
Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD PPKn 3.2 dan 4.2 
Kriteria 4 3 Zz 1 
Contoh Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
tanggung memberikan memberikan memberikan memberikan 
jawab contoh-contoh | contoh-contoh | contoh-contoh | contoh-contoh 


tanggung jawab 
sebagai warga 
negara dan 
pelajar dengan 
tepat. 


tanggung jawab 
sebagai warga 
negara dan 
pelajar dengan 
baik. 


tanggung jawab 
sebagai warga 
negara dan 
pelajar dengan 
kurang tepat. 


tanggung jawab 
sebagai warga 
negara dan 
pelajar dengan 
bantuan teman. 


re ee a a ee a ce a ee 


ee 


Kriteria 4 3 2 1 
Contoh Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa tidak 
perbuatan memberikan memberikan memberikan dapat 
dalam 3 contoh 2 contoh 1 contoh memberikan 
kehidupan perbuatan perbuatan perbuatan contoh 
sehari-hari | sehari-hari sehari-hari sehari-hari perbuatan 

untuk setiap untuk setiap untuk setiap sehari-hari 

tanggung tanggung tanggung untuk setiap 

jawab. jawab. jawab. tanggung 
jawab. 

Kerja sama Siswa dapat Siswa dapat Siswa kadang Siswa tidak 
memberikan memberikan memberikan memberikan 
pendapat dan pendapat pendapat bantuan 
menghargai namun kurang__| dan kurang apapun. 
pendapat orang | menghargai menghargai 
lain. pendapat orang | pendapat orang 

lain. lain. 
C. Bemyanyi dan Melengkapi Tabel 

Bentuk Penilaian : Praktik dan tertulis 

Instrumen Penilaian : Centang 

KD SBdP 3.2 dan 4.2 

Kriteria Ya Tidak 


Siswa dapat menyanyikan lagu dengan baik. 


Siswa percaya diri saat menyanyikan lagu. 


Siswa dapat melengkapi tabel dengan baik. 


Siswa dapat mempresentasikan tabel isi lagu dengan baik. 


a a a a a a a ee ee 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


1.2. Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggug jawab 
sebagai warga masyarakat Bahasa Indonesia 
dan umat beragama dalam 
kehidupan sehari-hari. 3.3. Meringkas teks penjelasan 


(eksplanasi) dari media 


2.2 Menunjukkan sika 
: : cetak atau elektronik. 


tanggung jawab dalam 


memenuhi kewajiban 4.3 Menyajikan ringkasan teks 
dan hak sebagai warga penjelasan (eksplanasi) 
masyarakat dalam dari media cetak atau 
kehidupan sehari-hari. elektronik dengan 


menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.2 ©Memahami hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 


3.2 Menganalisis bentuk 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 


bentuk interaksi 
dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari. 
pengaruhnya terhadap 4.6 Melaporkan hasil 
pembangunan sosial, pengamatan tentang 
budaya, dan ekonomi perpindahan kalor. 
masyarakat Indonesia. 


4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 3.3. Memahami pola lantai 
dalam tari kreasi daerah. 


4.3. Mempraktikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
daerah. 


Tema 6 Subtema 2: Perpindahan Kalor di Sekitar kita 


Kegiatan Pembelajaran Kompetensi yang Dikembangkan 


ela? 1. Membuat peta konsep, dan menjelaskan isi Sikap: : fs 
Comme. teks penjelasan dari media cetak. ° Teliti, kreatif dan mandiri. 
wo o a 
o 3 | 2. Menggambar untuk menjelaskan cara-cara Pengetahuan: 


perpindahan kalor dalam kehidupan sehari- 
hari. 

3. Melakukan percobaan mengggunakan sendok 
dan air panas, siswa mampu membuktikan 
perpindahan kalor secara konduksi. 


e isi teks penjelasan dari media cetak, cara- 
cara perpindahan kalor dalam kehidupan 
sehari-hari, perpindahan kalor secara 
konduksi. 


Keterampilan: 
e Membuat peta konsep, menggambar 
diagram, melakukan percobaan. 


1. Mengidentifikasikan hal-hal penting dari 
bacaan, dan menyajikan hasil kesimpulan 
isi teks penjelasan pada media cetak secara 
tulisan. 

2. Membuat peta konsep, untuk menjelaskan 
cara perpindahan kalor. 

3. Melakukan percobaan untuk menyelidiki 
tentang perpindahan panas secara konduksi. 

4. Mengamati gambar pola lantai dalam tari, 
dan menjelaskan pengertian pola lantai 
dalam tari kreasi daerah. 


Sikap: 
e Teliti, kreatif dan mandiri. 


Pengetahuan: 

e Hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada 
media cetak, cara perpindahan kalor, 
perpindahan panas secara konduksi, pola 
lantai dalam tari kreasi daerah. 


Keterampilan: 

e Mengidentifikasikan, membuat peta 
konsep, melakukan percobaan, mengamati 
gambar pola lantai. 


1. Menemukan pokok pikiran bacaan, dan 
menjelaskan isi teks penjelasan dari media 
cetak. 


2. Melakukan kegiatan pengamatan, dan 
mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar 
dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial 
budaya Indonesia. 


3. Berdiskusi dan menjelaskan jenis-jenis hak, 


kewajiban, dan tanggung jawab sebagai 
warga masyarakat. 


Sikap: 
e Teliti, kreatif dan mandiri. 


Pengetahuan: 

e isi teks penjelasan dari media cetak, 
aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya 
pembangunan ekonomi, sosial budaya 
Indonesia, jenis-jenis hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 


Keterampilan: 
e Menemukan pokok pikiran, melakukan 
pengamatan, berdikusi dan menjelaskan. 


elaxx_|-. Membuat diagram tentang isi bacaan, Sikap: ; oe 
Come. dan menyajikan hasil kesimpulan isi teks * Teliti, kreatif dan mandiri. 
é a : : : 
Pd 2 penjelasan pada media cetak secara tulisan. Pengetahuan: 


2. Bekerja dalam kelompok, dan menemukan 
sumber belajar tentang pembangunan 
ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. 


3. Membuat proyek buku, untuk menjelaskan 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai 
warga masyarakat dalam kehidupan sehari- 
hari. 


e Hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada 
media cetak, pembangunan ekonomi dan 
sosial budaya di Indonesia, hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab sebagai warga 
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 


Keterampilan: 
e Membuat diagram, bekerja dalam 
kelompok, membuat proyek buku. 


1. Menuliskan pemahamannya tentang isi 
bacaan, dan menyajikan hasil kesimpulan isi 
teks penjelasan. 

2. Mengisi laporan percobaan, dan membuat 
laporan percobaan tentang perpindahan 
Panas secara radiasi. 


3. Berlatih untuk mengembangkan pola lantai 
tari kreasi daerah. 


Sikap: 
e Teliti, Percaya Diri dan Mandiri. 


Pengetahuan: 

e Hasil kesimpulan isi teks penjelasan, 
perpindahan panas secara radiasi, pola 
lantai tari kreasi daerah. 


Keterampilan: 
e Menuliskan pemahaman, mengisi laporan 
percobaan, berlatih pola lantai. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


Kegiatan Pembelajaran Kompetensi yang Dikembangkan 


Tema 6 Subtema 2: Perpindahan Kalor di Sekitar kita 53) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.5) 


4.3 


Meringkas teks penjelasan 


(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 


penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 


baku dan kalimat efektif 


secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


C3 Buku Guru SD/MI Kelas V 


Tujuan Pembelajaran 
* Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks 
penjelasan dari media cetak secara benar. 


* Dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan 
kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 


* Dengan melakukan percobaan mengggunakan sendok dan air panas, siswa 
mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. 


Kegiatan Pembuka 


1. Guru menggunakan bacaan pengantar pada halaman Buku Siswa sebagai 
pembuka dari kegiatan pembelajaran pada hari itu. 
2. Guru memberikan beberapa pertanyaan pancingan kepada siswa. 
* Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti? 
* Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk 
memasak? 
* Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung 
kecil tanda minyak itu sudah panas? 
* Apa yang sebenarnya terjadi? 
* Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang 
dialami Siti? 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Berdiskusi 


Perpindahan Panas atau Kalor 


* Siswa berdiskusi bersama dengan temannya oe 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hee 
guru. 


* Guru mengingatkan kembali tentang sumber 
energi panas yang ada di sekitar. 


* Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kembali sumber-sumber energi panas tersebut. 


Ayo Membaca j= 


* Siswa mencari informasi tentang bagaimana 
panas bisa berpindah pada bacaan yang 
berjudul “Perpindahan Panas atau Kalor’. 


* Siswa menggarisbawahi informasi-informasi 
penting yang ia temukan dari bacaan, siswa 
diperbolehkan untuk membuat catatan kecil 
tentang konsep-konsep penting yang ia 
temukan dalam bacaan. 


* Guru memberikan penekanan pada paragraf 
terakhir: Konduksi adalah cara perindahan 
panas melalui zat perantara. Perpindahan 
panas yang disertai dengan perpindahan 
partikel zat disebut konveksi. Sedangkan 
radiasi adalah cara perindahan panas dengan 
pancaran disebut dengan radiasi. 


Ayo Menulis 
a 

* Guru memberikan penjelasan, bahwa_ teks 

bacaan yang disajikan pada Buku Siswa adalah 

teks bacaan yang diperoleh dari sebuah buku 

pelajaran. Guru menjelaskan bahwa_ buku 

sudah ada sejak dahulu kala. 


* Guru meminta siswa untuk membaca kembali 
bacaan sebelumnya, siswa mencermati kem- 
bali bacaan yang disajikan dan mencari kata- 
kata kunci atau hal- hal penting dari setiap 
paragraf. 


* Siswa menuliskan hal-hal penting yang ia 
temukan dalam setiap paragraf dalam tabel 
yang disediakan. Siswa menggunakan contoh 
yang diberikan sebagai acuan. 


¢ Siswa mencermati teks bacaan dan mencari 
kata-kata yang dicetak miring dan digaris- 
bawahi. 


‘a 
‘Ayo Berdiskusi ¥) 
CESEE xf 


nas atau Kalor 
ik sayur? Tahukah kamu 
alam gga 


Ayo Membaca = 


Siswa menuliskan kata-kata tersebut dalam 
tabel dan mencari arti dari kata-kata tersebut. 
Siswa membuat sebuah kalimat dengan meng- 
gunakan kata-kata tersebut. Siswa mengguna- 
kan tabel yang disediakan untuk menuliskan 
kegiatan ini. 

Berdasarkan bacaan yang dibaca dan cata- 
tan kecil yang dibuat, siswa menuangkan 
pemahamannya tentang konsep yang diulas 
dalam bacaan dengan membuat /mengisi peta 
konsep. 


Beberapa kata kunci penting yang harus 
dijelaskan dalam peta konsep sudah ditulis- 
kan, siswa bisa menambahkan apabila ia 
menemukan konsep penting yang lain. 


Berdasarkan peta konsep tersebut, siswa 
menuliskan pemahamannya tentang topik 
yang dibahas dalam bacaan dalam _ satu 
paragraf penjelasan. 


— pis 


— 


Guru menggunakan teks percakapan untuk 
menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang 
perpindahan kalor secara konduksi. 


Siswa mencari informasi tentang perpindahan 
kalor secara konduksi dari teks bacaan yang 
disajikan. 

Siswa meggarisbawahi informasi penting 
yang ia temukan dalam bacaan dan meng- 
identifikasikan kata-kata sulit yang ia temukan 
dalam bacaan. 


Siswa diperbolehkan untuk menuliskan kata- 
kata sulit tersebut dalam suku kata dan 
mencari arti katanya menggunakan Kamus 
Bahasa Indonesia. 


Paragraf Hal-Hal Penting dari Bacaan 


Pertama 


Kedua 


Ketiga 


Keempat 


Bacolah kembali bacaan di atas dengan saksama. Lalu, carilah beberapa 
kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragrof. 


ponas 


poncaran 


= 
Ayo Membaca jase z} 
= 


Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama! 


Perpindahan Kalor Secara Konduksi 


Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor 
eam ipa. memindahkan zal 


w 
Ss 
S 
0c) 
= 
= 
n 
g 
= 
z 
o 
a) 
Wn 
< 


* Siswa membuat daftar hal-hal penting yang ia 
temukan pada setiap paragraf di dalam bacaan. 
Siswa menuliskan hal-hal penting tersebut : 
dengan menggunakan kalimat lengkap dan Seem oe ea 


kata-kata baku yang tepat. 2. ? 2 ; 

* Siswa menunjukkan pemahamannya tentang 
perpindahan kalor secara konduksi dengan 
menggambar cara perpindahan konduksi. 


Saat kamumembuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yan 
i i ‘yang terjadi? Lama: jun 


* Siswa menuliskan contoh-contoh perpindahan 
kalor secara konduksi, contoh tersebut merupa- 
kan contoh yang dapat ia temukan dari bacaan vpn tr 
dan contoh yang ia temukan dalam kehidupan ~ 
sehari-hari. 


-aan. Gul 1 berikut ur 
1at lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. 


Ayo Mencoba 


* Siswa melakukan percobaan dan pengamatan 
tentang perpindahan panas secara konduksi. = cies 


Menyelidiki Perpindahan Pan 


* Siswa melakukan percobaan dengan me- gpciersninaon 
masukkan sendok ke dalam gelas berisi air 


Cara Kerja: 


panas, siswa memegang sendok_ tersebut as ie a al » 
selama 2 sampai 3 menit dan mengamati apa 4 selec psi 
yang terjadi. ¥ 


rope Soot pegangich ung sendok denaon (Tp 


L 


jemegang ujung sendok selama lebih kurang 


* Siswa menjawab beberapa pertanyaan yang 
terkait dengan percobaan yang ia lakukan. 


* Mengapa ujung sendok yang kamu pegang 
terasa panas? 


* Termasuk peristiwa apakah  perpindahan 
Panas pada percobaan ini? Mengapa disebut 
demikian? 


Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai 


Ih memegang sendok yang dimasukkan 


* Siswa membuat kesimpulan dari percobaan a 
yang ia lakukan. 


* Apa yang kamu rasakan setelah memegang 
sendok yang dimasukkan dalam air hangat? 


Ayo Renungkan bas 


baru yang kamu dapatkan pada kegiatan 


Ayo Renungkan 


* Siswa menuliskan hal-hal baru yang _ ia 
dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang ia 
lakukan pada hari ini. 


* Siswa menyebutkan beberapa hal dari kegiatan 
pembelajaran hari ini yang ingin ia ketahui 
lebih dalam. 


* Siswa menuliskan sikap dan _ keterampilan 
yang ia kembangkan pada pembelajaran hari 
ini. 


Kerja Sama dengan Orang Tua i £: i= 


Siswa bersama dengan orang tua di rumah mencari 
dan melakukan kegiatan yang menunjukkan cara 
perpindahan kalor secara konduksi. 


Kegiatan Penilaian 


A. Melengkapi Tabel Informasi Penting dari Paragraf Bacaan 
Teknik Penilaian : Tertulis 
Instrumen : Kunci jawaban 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


Siswa diminta untuk menuliskan hal-hal penting yang ia temukan dari 
setiap paragraf. 


Kunci Jawaban : 


Paragraf Hal-Hal Penting 


Satu 1. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. 
Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. 

3. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi 
panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. 


Dua 1. Letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. 
Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke planet bumi. 
3. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. 


A RR A A A RR A RR RR A A Rg 


a re ee ee a a a ee ee er 


Paragraf Hal-Hal Penting 


Tiga 1. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang 

bersuhu rendah. 

2. Panas dapat berpindah melalui tiga cara yaitu konduksi, konveksi 
dan radiasi. 

3. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara 
seperti benda padat. 

4. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan 
perpindahan bagian zat perantaranya. 

5. radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang 
tidak membutuhkan zat perantara. 


B. Peta Konsep 
Teknik Penilaian : Penugasan 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


Siswa diminta untuk mencari/meringkas informasi dari teks penjelasan 
media cetak dan menyajikan ringkasan tersebut dalam bentuk peta konsep 


Perpindahan Panas atau Kalor 


Ditunjukkan dengan Terjadi dengan 3 
peristiwa cara dan contohnya 


a a a ee ee a a a a ee ee ee 


Rubrik Peta Konsep 


Aspek 


4 


3 


Zz 


1 


Kelengkapan 
dan ketepatan 
informasi. 


Menjelaskan 

3 cara 
perpindahan 
kalor dengan 
ringkas dan jelas 
tanpa bantuan 
guru. 


Menjelaskan 
kurang 

dari 3 cara 
perpindahan 
kalor dengan 
ringkas dan jelas 
tanpa bantuan 
guru. 


Menjelaskan 

2 cara 
perpindahan 
kalor dengan 
ringkas dan jelas 
dengan bantuan 
guru. 


Menjelaskan 

1 cara 
perpindahan 
kalor dengan 
ringkas dan jelas 
dengan bantuan 
guru. 


Keterampilan 
dalam 
menyajikan 
informasi 
dalam bentuk 
peta pikiran. 


Peta konsep 
sangat mudah 
dibaca dan 
mudah 
dimengerti. 


Peta konsep 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti 
dengan sedikit 
kesalahan dalam 
ejaan dan tata 
bahasa. 


Peta konsep 
mudah dibaca 
namun agak 
sulit untuk 
dimengerti. 


Peta pikiran sulit 
dibaca dan sulit 
dimengerti. 


C. Percobaan Perpindahan Kalor secara Konduksi 


Teknik Penilaian : Tertulis dan Praktik 


Instrumen Penilaian : Kunci jawaban untuk test tertulis dan daftar periksa 
untuk Praktik 


KD IPA 3.6 dan 4. 6 


Kunci Jawaban : 


1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan 
dalam air hangat? Lama kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. 


2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Panas 
berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya 
rendah. 


3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? 
Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena panas berpindah tanpa 
diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. 


re ae a a ee ee 


Daftar Periksa Percobaan /Praktik 


Kriteria Ya Tidak 


Siswa menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. 


Siswa mengikuti semua prosedur percobaan. 


Siswa melakukan observasi terhadap semua tahapan dan mampu 


membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut. 


ee eee eee ee eee ee eee ee ee ee eee ene ee ee ee ee eee eee ee ee eee ee ee a 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3 Meringkas teks penjelasan 
(eksplansi) dari media es | ae 


cetak atau elektronik. 

3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 


pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.3 Memahami pola lantai 
dalam gerak tari kreasi 
daerah. 


4.3. Mempraktikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
daerah. 


Tema 6 Subtema 2: Perpindahan Kalor di Sekitar kita > ) 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan mengidentifikasikan hal-hal penting dari bacaan, siswa mampu 
menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara 
tulisan dengan tepat. 


* Dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan cara per- 
pindahan kalor secara percaya diri. 


* Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang 
perpindahan panas secara konduksi dengan benar. 


* Dengan mengamati gambar pola lantai dalam tari, siswa mampu 
menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah secara tepat. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran: 


<i 
—= : 


Ayo Membaca 


* Guru menggunakan teks bacaan singkat dan 
dialog yang disajikan pada Buku Siswa untuk oxmmzy =} 
membuka kegiatan pembelajaran dan diskusi eee 
tentang perpindahan panas. es 

* Siswamencermatidanmembaca teks informasi 
tentang perpindahan kalor secara konveksi. 


dan 


kamu 
kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya, 


* Siswa menggarisbawahi informasi-informasi - 
yang penting yang mereka temukan dalam 
bacaan. 


* Guru memberikan penekanan mengenai de- 
finisi perpindahan panas secara_ konveksi, 
contohnya dalam kehiduan sehari-hari dan 
perbedaannya dengan konduksi. 


* Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 
skema angin laut dan angin darat. 


Ayo Menulis 


— 


oy 
Berdasarkan bacaan yang dibacanya, siswa 
mengidentifikasikan hal-hal penting dari 
bacaan dan menuliskannya pada tabel yang 
disediakan. 


Paragraf Hal-Hal Penting dari Bacaan 


Pertama 


Kedua 


Ketiga 


Keempat 


Siswa menjelaskan kembali pemahamannya 
tentang teks bacaan dengan membuat peta 
konsep. 


Peta konsep berisi konsep-konsep penting 
tentang perpindahan panas. 


Siswa menuliskan kembali Ppemahamannya 
tentang perpindahan panas dalam uraian satu 
paragraf. 


Siswa menggunakan peta konsep yang ia buat 
sebelumnya sebagai acuan dalam membuat 
uraian. 


Ayo Mencoba 


Siswa melakukan kegiatan percobaan untuk 
menyelidiki tentang perpindahan panas secara 
konveksi. 


Siswa menyiapkan  bahan-bahan — yang 
dibutuhkan dan mengikuti tahapan-tahapan 
kegiatan percoban. 


Siswa mengamati secara rinci semua proses 
yang terjadi dalam  kegiatan  percobaan 
tersebut. 


Siswa menjawab _ pertanyaan-pertanyaan 
yang disajikan di Buku Siswa terkait dengan 
kegiatan percobaan yang dilakukan. 


Ayo Membaca jE 
Guru menggunakan teks percakapan antara Siti 
dan Dayu sebagai jembatan untuk membahas 
tentang pola lantai dalam seni tari. 


Siswa mencermati dan membaca teks bacaan 
yang berjudul “Pola Lantai dalam Seni Tari”. 


Siswa mengamati gambar garis-garis yang 
menjelaskan tentang pola lantai dalam tari. 


Siswa membandingkan pola lantai dari dua 
tarian yang berbeda, yaitu Tari Jaran Kepang 
dari Yogyakarta dan Tari Bedhaya dari 
Yogyakarta. 


Siswa membuat ringkasan dari bacaan yang ia 
baca. 


Siswa meringkas dengan menemukan_ ide 
pokok dan informasi penting dalam sebuah 
bacaan. 


Bersama dengan teman sebangkunya siswa 
melakukanlah kegiatan berikut ini. 


* Secara bergantian membaca bacaan di atas 
dengan intonasi dan lafal yang jelas. 


* Ketika teman membacakan, siswa menulis- 
kan kata-kata atau kalimat penting dari 
bacaan tersebut di dalam buku tulis. 


* Siswa melakukan kegiatan secara_ ber- 
gantian. 


* Siswa membandingkan hasil ringkasannya 
dengan hasil ringkasan temannya dan 
mencari persamaan dan perbedaannya. 


Siswa memerhatikan gambar tari yang 
disajikan pada Buku Siswa, bersama kelompok- 
nya siswa menemukan pola lantai pada setiap 
tari daerah tersebut. 


Pola Lantai dalam Seni Tari 


jemperhatikan sebuah pertunjukon tari? Atau 
pie 5 


pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus 
horizontal. Pola lantai pado Tari Joran Kepang tidal 
tertentu, Pola lantai dibuat untuk formasi penari. 


Berbeda dengan Tari Bedhaya Semang yang juga berasal dari 
‘sud 


* Bersama dengan teman kelompoknya, siswa 
memeragakan pola lantai dan mengisi tabel 
pola lantai dari tari yang ia peragakan. 


Ayo Renungkan 


* Siswa menuliskan konsep atau hal penting 
yang ia pelajari pada kegiatan pembelajaran 
hari ini. 

* Siswamenuliskan konsep yang belum dipahami 
dan menuliskan bagaimana caranya supaya ia 
dapat memahaminya. 


* Siswa menuliskan sikap dan keterampilan yang 
ia kembangkan pada kegiatan pembelajaran 
hari ini. 


Kerja Sama dengan Orang Tua &: 


Siswa bersama dengan orang tuanya membuat 
daftar peristiwa yang mungkin terjadi di rumah- 
nya yang menunjukkan terjadinya peristiwa per- 
pindahan kalor secara konveksi. 


Kegiatan Penilaian : 


A. Membuat Peta Konsep 


Teknik Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


Rubrik Peta Konsep 


Aspek 
Kelengkapan 
dan Ketepatan 
Informasi. 


Keterampilan 
dalam 
menyajikan 
informasi 
dalam bentuk 
peta pikiran. 


4 


Menjelaskan 

6 informasi 
penting dari 
bacaan, sesuai 
dengan cabang 
pada peta 
konsep dengan 
ringkas dan 
jelas tanpa 
bantuan guru. 


Peta konsep 
sangat mudah 
dibaca dan 
mudah 
dimengerti. 


3 


Menjelaskan 

4 - 5 informasi 
penting dari 
bacaan, sesuai 
dengan cabang 
pada peta 
konsep dengan 
ringkas dan 
jelas tanpa 
bantuan guru. 


Peta konsep 
mudah dibaca 
dan mudah 
dimengerti 
dengan sedikit 
kesalahan 
dalam ejaan 
dan tata 
bahasa. 


2 


Menjelaskan 

2 - 3 informasi 
penting dari 
bacaan, sesuai 
dengan cabang 
pada peta 
konsep dengan 
ringkas dan 
jelas tanpa 
bantuan guru. 


Peta konsep 
mudah dibaca 
namun agak 
sulit untuk 
dimengerti. 


1 


Menjelaskan 
kurang dari 

2 informasi 
penting dari 
bacaan, sesuai 
dengan cabang 
pada peta 
konsep dengan 
ringkas dan 
jelas tanpa 
bantuan guru. 


Peta pikiran 
sulit dibaca 
dan sulit 

dimengerti. 


B. Menjawab Pertanyaan Berdasarkan Pengamatan Percobaan 


Teknik Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Kunci jawaban 
KD IPA 3.6 dan 4.6 
Kunci Jawaban 


1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air 
panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ukuranya 
mengecil dan mencair, peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang 
dirambatkan dari air panas. 


2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah 
panas tersebut? Dari air panas. 


3. Apakah zat perantara pada percobaan ini? air. 


4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? 
Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi, karena kalor 
berpindah disertai dengan berpindahnya zat perantara. 


ee a a a a 


5. Sebutkan 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi 
di sekitar kita! Merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, 
cerobong asap. 


C. Memeragakan Pola Lantai 
Teknik Penilaian : Tertulis dan Kinerja 
Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 
KD SBdP 3.3 dan 4.3 


Daftar Periksa Membuat Ringkasan Pola Lantai dalam Seni Tari 


Kriteria Ya Tidak 


Ringkasan menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi 
daerah. 


Ringkasan berisi informasi-informasi penting tentang pola lantai 
dalam Seni Tari. 


Ringkasan jelas dan mudah dipahami. 


Daftar Periksa Memeragakan Pola Lantai 


Kriteria Ya Tidak 


Tepat dalam memeragakan pola lantai tari daerah. 


Terampil dan lincah dalam memeragakan pola lantai tari daerah. 


S35 


4.3 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


3.2 Menganalisis bentuk 
bentuk interaksi manusia 


dengan lingkungan dan 


pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 


budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 
Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 


pengaruhnya terhadap 


pembangunan sosial, 


budaya, dan ekonomi 


masyarakat Indonesia. 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi 
teks penjelasan dari media cetak secara benar. 


* Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi 
aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial 
budaya Indonesia secara rinci. 


* Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kKewajiban, 
dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


* Guru menggunakan gambar nelayan yang 
sedang beraktivitas di tepi pantai dan teks 


percakapan antara Udin dan Siti sebagai 
kegiatan pembuka. 


* Guru) mengingatkan kembali bagaimana 
nelayan memanfaatkan perpindahan_ kalor 
untuk memenuhi kebutuhannya dalam 
berlayar. 


* Guru juga menjelaskan bahwa untuk men- 
dapatkan’ hasil laut untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, nelayan_ ber- 
interaksi dengan lingkungan alamnya. 


Wah, 
kamu betul sekali, 
Din! Sebagai penggemar ikan 
wut, Keluargaku selolu makan ikon 


er 
kasih kepat ing telah ge 

‘menangkepnya dan menjuainys il 
untuk kami. iy 


Ayo Membaca i: 


— 


* Siswa membaca teks bacaan “Kehidupan aaa a 
" ’ F Kehidupan Nelayan Pemburu Paus 
Nelayan Pemburu Paus”, siswa menggaris- sea mse, arco ann an ee 
bawahi informasi-informasi penting yang ia - 


temukan dalam bacaan. 


w 
S 
S 
0c) 
= 
= 
nv 
S 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


* Siswa mencari konsep-konsep penting dari 
bacaan yang dibacanya. 


* Guru menjelaskan bahwa teks bacaan yang 
dibaca tersebut merupakan salah satu teks 
eksplanasi. 


* Untuk memahami sebuah teks eksplanasi, 
siswa perlu mengetahui ide pokok atau konsep 
di setiap paragrafnya. 


Ayo Menulis 


* Siswa menemukan pokok pikiran. 


* Siswa mengikuti langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran yang disajikan di Buku Siswa. comr! 
1. Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok 
pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai 
dengan jumlah paragraf pada bacaan di 
atas 


2. Bacalah kembali bacaan tersebut 
dan temukan pokok pikiran di setiap 
paragrafnya. 


3. Tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada 
kartu yang telah kamu siapkan. 


4. Diskusikanlah pokok pikiran dengan 
teman-teman di dalam kelompokmu. 
Berikan komentar dan saran yang 
membangun untuk setiap pokok pikiran 
yang dibuat temanmu. 


5. Kelompokkan pokok pikiran yang sama 
pada setia Pp parag raf. ‘ i weit 6 cai a le pc i“ 

6. Ambillah sebuah karton, lalu tuliskan di 
bagian paling atas judul bacaan. 


7. Buatlah garis-garis penghubung sesuai 


;nlah hasil analisis bacaanmu di depan kelas. 


jumlah paragraf yang ada. eum ?/) 


Dalam kehidupan 


8. Tempelkan semua pokok pikiran yang 
dibuat teman sekelompokmu sesuai 
paragrafnya. 


9. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat 
kesimpulan terhadap bacaan tersebut. 

10. Presentasikanlah hasil analisis bacaanmu 
di depan kelas. 


Ayo Berdiskusi 


* Siswa berdiskusi dalam kelompok tentang ide 
pokok/konsep yang ditemukan dalam bacaan. 


2. Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap 
poragrainya, 


* Siswa diminta untuk membuat dua pertanyaan 
berdasarkan bacaan dan menuliskan per- 
tanyaan tersebut dalam selembar kertas, siswa eS 
menuliskan nama dan pertanyaannya dengan om) 
jelas, siswa menggulung kertas pertanyaan 
tersebut lalu memasukkan dalam wadah. 


* Secara bergiliran, anggota kelompok meng- 
ambil gulungan kertas dari dalam wadah, siswa 
membuka gulungan kertas dan menuliskan ee ee 
jawaban di bawah pertanyaan. 


‘onggota kelompok mengambil gulungan kertas dari 


on sebuch guungon hertas, bute lear 


Ayo Membac 


 Uhatah embal pertonjacn yong tea ais bust, don fap dari 
oh 


* Siswa membaca teks eksplanasi yang berjudul 
Festival Mane’s, Tradisi Nelayan di Pantai Malo. 


* Siswa menggarisbawahi konsep/informasi 


penting yang ia dapatkan dari bacaan. se tet i te 
2 7 . . Festival Mane’e, Tradisi Nelayan di 
* Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan i: — = 


berdasarkan bacaan. 


* Guru memberikan penjelasan tentang makna 
dari bacaan eksplanasi yang baru saja dibaca, 
guru. mengaitkan bacaan tersebut dengan 
topik kegiatan manusia untuk membangun 
kehidupan sosial budaya masyarakat. 


Ayo Mengamati 


4. Adakah hal menarik yang kamu dopotkan dari kegiatan upacara nelayan 
tersebt 


sebut? 


* Siswa mengamati kehidupan masyarakat yang 
ada disekitar tempat tinggalnya. 


- Siswa mengidentifikasi kegiatan yang dilaku- 
kan untuk membangun ekonominya, misalnya 
ada yang berdagang, bertani atau menangkap 
ikan. 


*- Siswa mengidentifikasi kegiatan kemasyara- 3 
katan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. nee 


omotonmu ke dole bent oporn sngkat dengo 


iat "Laporan Hasil Per Sepertt contol di 


* Siswa menuliskan hasil pengamatannya dalam 
bentuk laporan. 


a 
3 
2) 
iy) 
7) 
Cc 
joy 
(one 
(0) 
3 
2) 
N 
U 
a) 
3 
=] 
ee 
ie) 
= 
ie) 
=) 
a 
fe) 
= 
= 
4) 
(a) 
x 
or 
ie) 
= 
= 
ar 
2) 


Laporan Hasil Pengamatan 


Tempat pengamatan : 


Hal yang diamati : 

- interaksi manusia dengan lingkungan 
sosialnya 
upaya manusia dalam berperan serta 
membangun perekonomian 


ipulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Tuliskanlah 
wu di bawah ini! 


Hasil Pengamatan : 


‘Ayo Membaca =F } 


Kewajiban Warga Negara Indonesia 


* Siswa mencermati bacaan dan mencari konsep acai eng sma ta 
penting dari bacaan. ee ee ines 


Soaneaicesn recog negara Indonesia sesuai 
Und egal Republic Indonesia Tahun aS “WwD 
1945) aa pone oake ie 


* Guru memberikan penekanan pada konsep 
“Kewajiban Warga Negara Indonesia”. 


Ayo Berdiskusi 


cam 7 


inakan bacaan tentang 1 loon 1A Lamalera dan nelayan Pantai 
rr hakchak dan Kewolon epo sola yang ak sich pora 


* Siswa bersama kelompoknya, berdiskusi meng- 


gan warga negara yang lain, ya para guru? Bagaimana 
ma dengan kamu sebogal siswa? Apa 


identifikasikan hak dan kewajiban beberapa oe a ee ee ee 
komponen masyarakat seperti nelayan, petani, = = 


dan pelajar. ‘er 


* Siswa mendiskusikan dan mempresentasikan 
hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok as 
lain mendengarkan dan mencermati hasil 
presentasi kelompok lain. 


inlah hasil diskusimu di depan kelas. Dengarkan 
pk yang lon melokukonpresentest,Catatlah hel- 
wresentasi yang dilakukan terman-teman kelasmu. 


ivy) 
SI 
a 
S 
Cc) 
= 
f= 
U 
S 
= 
a 
a) 
Wn 
< 


* Siswa mencatat hal-hal menarik dari semua 
presentasi yang dilakukan oleh kelompok 
lainnya dan mebuatnya menjadi sebuah 
kesimpulan. 


Ayo Mencoba 


* Siswa mengidentifikasikan kewajiban apa saja 
yang harus ia lakukan dan tingkatkan sebagai 
seorang pelajar. 


* Siswa menuliskan kewajibanya dalam sebuah 
janji yang harus ia ingat dan ia lakukan. 


Ayo Renungkan 


* Siswa menuliskan sikap dan _ keterampilan 
yang ia kembangkan pada hari ini. 


* Siswa menuliskan tantangan apa saja yang 
ia hadapi untuk melakukan kewajibannya 
sebagai pelajar, dan bagaimana caranya untuk 
mengatasi tantangan tersebut. 


Kerja Sama dengan Orang Tua f 


Siswa menunjukkan janji yang ia buat untuk 
melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar. 
Siswa berdiskusi dengan orang tuanya, tentang 
bagaimana ia akan melakukan kewajiban itu. 
Siswa meminta bantuan orangtua untuk selalu 
mengingatkan dan mendorongnya melakukan 
kewajibannya. 


Kesimpulan: 


cull Mencoba 
a 


Ayo Renungkan ba 
LN 


dan k yang kamu kembangkan pada hari ini? 


Kegiatan Penilaian 


A. Menjawab Pertanyaan Berdasarkan Teks Eksplanasi 


Teknik Penilaian : Tertulis 


Instrumen Penilaian : Kunci Jawaban 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


Kunci Jawaban : 


Li 


Apa tujuan dilaksanakannya Festival Mane’e tersebut? Agar nelayan 
mendapat tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan 
agar terhindar dari bahaya. 


Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Pemuka 
adat beserta masyarakat setempat. 


Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap 
kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? 
Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut, dengan begitumasyarakat 
setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan 
pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. 


Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan 
tersebut? Masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah 
sebagai pantangan. 


Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang 
berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah! 


. Laporan Hasil Pengamatan 


Teknik Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD IPS 3.2 dan 4.2 


Rubrik Laporan Hasil Pengamatan 


es 


ee ee 


ee ee ae 


Kriteria 4 3 Z 1 
Kelengkapan |Dalam Dalam Dalam Dalam 
laporan laporan siswa laporan siswa laporan siswa laporan siswa 
memberikan memberikan memberikan memberikan 
ulasan yang ulasan yang ulasan yang ulasan yang 
lengkap tentang jcukup lengkap __|lengkap dari lengkap dari 
interaksi tentang interaksi |salah satu aspek |salah satu aspek 
manusia dengan |manusia dengan |tanpa bantuan —_|dengan bantuan 
lingkungan lingkungan guru. guru. 
sosialnya sosialnya 
dan upaya dan upaya 
manusia dalam _ |manusia dalam 
berperan serta _|berperan serta 
membangun membangun 
perekonomian _ |perekonomian 
tanpa bantuan __|tanpa bantuan 
guru. guru. 
Kejelasan Laporan Laporan Laporan Laporan 
hasil diuraikan diuraikan diuraikan diuraikan 
pengamatan |dengansangat  |dengan cukup dengan cukup dengan kurang 
jelas, rinci jelas, rinci jelas dan mudah jjelas dan kurang 
dan mudah dan mudah dipahami. mudah untuk 
dipahami. dipahami. dipahami. 
C. Tabel Hak dan Kewajiban 
Teknik Penilaian : Penugasan 
Instrumen Penilaian : Daftar Periksa 
KD PPKN 3.2 dan 4.2 
Daftar Periksa Hak dan Kewajiban 
Kriteria Ya Tidak 


Kelengkapan penjelasan pada tabel. 


Ketepatan penjelasan pada kolom hak. 


Ketepatan penjelasan pada kolom kewajiban. 


Kejelasan penjelasan. 


ee ae a a a a a ee ee a a er a ee ee ee 


5.2) 


4.3 


CG Buku Guru SD/MI Kelas V 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.2 Menganalisis bentuk | 


bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 
Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


Tujuan Pembelajaran 

* Dengan membuat diagram tentang isi bacaan, siswa mampu menyajikan 
hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan 
dengan tepat dan jelas. 


* Dengan bekerja dalam kelompok, siswa menemukan sumber belajartentang 
pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia secara rinci. 


* Dengan membuat proyek buku, siswa mampu menjelaskan hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari- 
hari secara jelas. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Mengamati 


* Guru membuka pelajaran dengan meminta Se 
siswa mengamati gambar kegiatan para 
nelayan dan membaca teks pembuka. Guru hee 
mengingatkan kembali bagaimana nelayan 
memanfaatkan alam dalam memenuhi ke- 
butuhannya. 


* Guru memberikan penekanan pada kegiatan 
keseharian para nelayan yang biasanya hidup 
berkelompok dalam sebuah perkampungan 
atau desa nelayan. 


_— 
‘Ayo Membaca jis Z} 
= 


Kehidupan Nelayan Indonesia 


Ayo Membaca (= 


— 


¢ Siswa membaca dan mencermati teks bacaan 
tentang kehidupan nelayan Indonesia. 


Perhatikanlah gambar di atas. Para 
bertemu di sebuah tempat pelelangan i 
‘Aceh 


* Siswamenggaris bawahi informasi dan konsep- 
konsep penting yang ia temukan dalam bacaan 


* Siswa bisa berdiskusi dengan teman sebangku- 
nya dalam menemukan konsep penting dari 
bacaan tersebut. 


w 
SI 
S 
S 
0c) 
= 
= 
nv 
g 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


Ayo Menulis Ailes 
ey 


* Siswa menuliskan kata-kata sulit yang ia 
temukan dalam bacaan dan mencari artinya Z 
dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa eee ae 
Indonesia. 


* Siswa membuat daftar hal-hal penting yang ia 
temukan pada tiap paragraf di dalam bacaan. 
Siswa menuliskan hal-hal penting tersebut 
dalam tabel yang disediakan. 


* Siswa membuat sebuah diagram yang 
menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf. 
Siswa menentukan pokok pikiran dari setiap 
paragraf dalam bacaan. (Siswa dapat melihat 
contoh diagram dari kegiatan pembelajaran 
sebelumnya). 


* Buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili 
pokok pikiran dari bacaan ke arah pokok 
pikiran dari masing-masing paragraf. 


* Berilah keterangan bagaimana isi bacaan 
berhubungan dengan pokok pikiran di setiap 
paragrafnya. 


* Lakukanlah bersama dengan teman sebangku- 
mu! Buatlah diagram pada tempat yang di- 
sediakan. 


* Siswa menjelaskan diagram yang _ dibuat 
dengan menjelaskan hubungan setiap pokok 
pikiran yang ditemukan di dalam bacaan. Siswa 
membandingkan hasil pekerjaannya dengan 
hasil pekerjaan temannya. 


* Siswa menggarisbawahi pokok pikiran di 
setiap paragraf dari bacaan, siswa membuat 
pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 
apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana dan 
dimana. Siswa menuliskan pertanyaan dan 
jawaban di kolom yang disediakan. 


* Siswa menuliskan pemahamannya tentang isi 
bacaan dalam satu paragraf. 


Ayo Berdiskusi 


Ayo Membaca j& =| E 


Siswa mencermati bacaan tentang kehidupan 
nelayan dan kegiatan pelelangan ikan. 


Bersama dengan teman sebangkunya, siswa 
mencoba untuk mengidentifikasi peran se- 
tiap orang yang terlibat di dalam kegiatan 
pelelangan tersebut. 


Siswa menuliskan hasil identifikasi di dalam 
tabel yang disediakan. 


Siswa menuliskan kesimpulan singkat meng- 
enai hasil pengamatannya. Di kolom yang 
disediakan. 


Ayo Berlatih 


Bersama dengan teman sekelompoknya siswa 
melakukan identifikasi dan diskusi terhadap 
kegiatan pelelangan ikan. Siswa menentukan 
peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, 
juga hak dan kewajibannya. 


Siswa menggunakan peta pikiran untuk me- 
nuliskan ide dan pendapatmu. 


Siswa bekerja dalam kelompok mengamati 
kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda, 
apabila siswa memiliki kendala dalam meng- 
amati secara langsung, siswa dapat mengamati 
melalui gambar. 


Ikutilah langkah kegiatan sebagai berikut: 
1. Bagi kelas dalam 5 kelompok. 


2. Masing-masing kelompok diminta untuk 
membuat buku tentang topik yang 
diberikan . 


Buku tersebut berisi : 
Halaman1: sampul yang berisi tempelan 
gambar sesuai topik kelompok. 


Tuliskanlah pemahamonmu tentang isi bacaan datam tulisan satu paragrof 
berikut. 


itentuh 
pereareepal Pentererterterggt eke 


we 
mendapatkan barangnya. 

Cnieapf eas prin ant riper emateef ual 
We seaorn 


Ayo Berlatih’ =» 
ov 
J tentu tahu ba 
ak 


rang 
Anya. Gunakan peta pikiran 


Gambar dapat diperoleh dari ma- 
jalah atau koran atau media lain- 
nya atau bisa digambar sendiri. 

Halaman 2: identifikasi individu-individu yang 
terlibat dalam komunitas terse- 
but, misalnya dalam komunitas 
pasar ada pedagang, penjual, 
pengangkut sampah, dll dan per- 
annya dalam pembangunan eko- 
nomi pada komunitas tersebut. 

Halaman 3: Identifikasi hak dan kewajiban 
dari masing-masing peran. 

Halaman 4: Buatlah sebuah peta pikiran yang 
mencakup semua konsep yang 
dibahas dalam buku. 


3. Bersama dengan’ kelompoknya — siswa 
mempresentasikan buku yang dibuatnya 
di depan kelas. Guru menjelaskan hak dan 
kewajiban siswa lainnya di dalam kelas 
ketika temannya melakukan presentasi. 


Ayo Renungkan 


* Siswa menuliskan hak dan kewajiban yang 
telah ia dapatkan dan lakukan. 


* Siswa menuliskan hak dan kewajiban yang ia 
temukan pada kegiatan pembelajaran. 


*- Siswa mengidentifikasikan interaksi sosial 
yang terjadi dan manfaatnya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua #5 


Siswa_ berdiskusi dengan orang tuanya untuk 
mengidentifikasi hak dan kewajiban setiap ang- 
gota keluarga. 


Kegiatan Penilaian : 


A. Diagram Pokok Pikiran 


Teknik Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD : Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Rubrik Diagram Pokok Pikiran 


Kriteria 4 3 2 1 
Ketepatan | Pokok pikiran dari | Pokok pikiran dari | Pokok pikiran dari | Pokok pikiran dari 
pokok 4 paragraf tepat | 3 paragraftepat | 2 paragraf tepat 1 paragraf tepat 
pikiran dan jelas. dan jelas. dan jelas. dan jelas. 
Ketepatan | Garis pada Garis pada Garis pada Garis pada 
garis diagram diagram diagram diagram 
hubungan | menghubungkan | menghubungkan | menghubungkan | menghubungkan 
pada judul bacaan judul bacaan judul bacaan judul bacaan 
diagram dengan 4 pokok dengan 3 pokok dengan 2 pokok dengan Ipokok 


pikiran dengan 
tepat dan jelas. 


pikiran dengan 
tepat dan jelas. 


pikiran dengan 
tepat dan jelas. 


pikiran dengan 
tepat dan jelas. 


B. Peta Pikiran Peran, Hak dan Kewajiban dalam Kegiatan Pelelangan Ikan 


Teknik Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD :PPKN 3.2 dan 4.2 


Kriteria 


4 


3 


2 


1 


Identifikasi 
peran dan 
penjelasannya. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
dan menjelaskan 
4 peran yang 
terlibat dalam 
kegiatan 
pelelangan. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
dan menjelaskan 
3 peran yang 
terlibat dalam 
kegiatan 
pelelangan. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
dan menjelaskan 
2 peran yang 
terlibat dalam 
kegiatan 
pelelangan. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
dan menjelaskan 
1 peran yang 
terlibat dalam 
kegiatan 
pelelangan. 


Identifikasi hak. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
hak dari 4 peran 
yang disebutkan 
dengan tepat 
dan jelas. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
hak dari 3 peran 
yang disebutkan 
dengan tepat 
dan jelas. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
hak dari 2 peran 
yang disebutkan 
dengan tepat 
dan jelas. 


Mampu meng- 
identifikasikan 
hak dari 1 peran 
yang disebutkan 
dengan tepat 


dan jelas. 


Kriteria 


4 


3 


Pe 


1 


Identifikasi 
kewajiban 


Mampu meng- 
identifikasikan 
kewajiban dari 
4 peran yang 
disebutkan 
dengan tepat 


Mampu meng- 
identifikasikan 
kewajiban dari 
3 peran yang 
disebutkan 
dengan tepat 


Mampu meng- 
identifikasikan 
kewajiban dari 
2 peran yang 
disebutkan 
dengan tepat 


Mampu meng- 
identifikasikan 
kewajiban dari 
1 peran yang 
disebutkan 
dengan tepat 


konten yang 
sesuai dengan 


konten yang 
sesuai dengan 


konten yang 
sesuai dengan 


dan jelas. dan jelas. dan jelas. dan jelas. 
C. Proyek Buku 
Teknik Penilaian : Penugasan 
Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD : Keterpaduan IPS 3.2 dan 4.2 dan PPKN 3.2 dan 4.2 
Rubrik Buku 
Kriteria 4 3 Z 1 
Kelengkapan | Isi buku lengkap | Isi buku kurang | Isi buku kurang_ | Isi buku kurang 
buku terdiri dari lengkap (3 lengkap (2 lengkap (1 
4 halaman halaman halaman halaman 
dengan dengan dengan dengan 


konten yang 
sesuai dengan 


petunjuk. petunjuk). petunjuk). petunjuk). 
Presentasi isi | Buku Buku Buku Buku 
buku dipresentasikan | dipresentasikan | dipresentasikan | dipresentasikan 
dengan dengan jelas dengan jelas dengan jelas 
jelas dan dan lengkap dan lengkap dan lengkap 
lengkap tanpa (menjelaskan 2 | (menjelaskan 2 | (menjelaskan 1 


bantuan guru 
(menjelaskan 
peran, hak dan 
kewajiban dari 
setiap peran). 


dari 3 hal dari 
setiap peran 
peran) tanpa 
bantuan guru. 


dari 3 hal dari 
setiap peran 

peran) dengan 
bantuan guru. 


dari 3 hal dari 
setiap peran 

peran) dengan 
bantuan guru. 


as 


a a a a a a ee ee 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3 Meringkas teks penjelasan 
(eksplansi) dari media es | ae 


cetak atau elektronik. 

3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 


pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.3 Memahami pola lantai 
dalam tari kreasi daerah. 


4.3. Mempraktikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
daerah. 


Tema 6 Subtema 2: Perpindahan Kalor di Sekitar kita 85) 


Tujuan Pembelajaran 
Dengan menuliskan pemahamannya tentang isi bacaan, siswa mampu 
menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara tepat. 


Dengan mengisi laporan percobaan, siswa mampu membuat laporan 
percobaan tentang perpindahan panas secara radiasi dengan benar. 


Dengan berlatih, siswa mampu mengembangkan pola lantai tari kreasi 


daerah secara kreatif. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Membaca 


Ayo Menulis 


Guru menggunakan teks bacaan singkat dan 
dialog yang disajikan pada Buku Siswa untuk 
membuka kegiatan pembelajaran. 


Siswa membaca teks bacaan yang berjudul 
“Perpindahan Kalor secara Radiasi”. 


Siswa menemukan konsep-konsep_ penting 
dalam bacaan tersebut. 


Siswa menggarisbawahi_ informasi-informasi 
penting yang ia dapatkan dari teks eksplanasi 
yang ia baca. 


Siswa_ mengidentifikasikan hal-hal penting 
yang ia temukan pada tiap paragraf dalam 
bacaan. 


Siswa membuat sebuah diagram yang men- 
jelaskan isi bacaan di setiap paragraf. Siswa 
menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf 
dalam bacaan. 


Dayu! Sebelumnya kita telah 
‘apa yang kita alami 
r itu, 


sel can contoh dat rpindal 
‘Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain?” 


ef 
Ayo Membaca ae} 
——_— 


Perpindahan Kalor secara Radiasi 


Ina panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas 
Fi tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang 
ing pal 


lebih banyak menyerop kalor dan memantulkan 
1da-bend 


sebagian kalor jika 
benda-ben: lap. 


Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pode setiap paragraf di dalam 
bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat 
lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. 


Parograf Hol-Hol Penting dari Bacoan 


Pertama 


Kedua 


Ketiga 


Pi 
ys 
im agai 
Pe 


308 1. Lak 
sebangkumu! Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. 


* Membuat garis dari judul bacaan yang 
mewakili pokok pikiran dari bacaan ke arah 
pokok pikiran dari masing-masing paragraf. 


* Berilah keterangan bagaimana isi bacaan 
berhubungan dengan pokok pikiran di setiap 
paragrafnya. 


* Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan 
berdasarkan isi bacaan dan pemahamannya 
tentang perpindahan panas secara radiasi. 


1. Apakah yang dimaksud dengan perpinda- 
han panas secara radiasi? 


2. Apakah perbedaan utama_ perpindahan 
panas secara radiasi dengan prepindahan 
panas secara konveksi? 


3. Apakah perbedaan utama_ perpindahan 
panas secara radiasi dengan perpindahan 
panas secara konduksi? 


4. Jelaskan paling sedikit tiga contoh per- 
pindahan panas secara radiasi yang kamu 
ketahui! 


* Siswa menuliskan pemahamannya tentang isi 
bacaan dalam tulisan satu paragraf dengan 
menggunakan kalimat lengkap dan kata-kata 
baku. 


Ayo Mencoba 


* Siswa melakukan percobaan untuk menyelidiki 
tentang perpindahan panas secara radiasi. 


* Siswa menyiapkan semua bahan dan alat yang 
dibutuhkan. 


* Siswa mengikuti langkah-langkah percobaan 
sesuai dengan petunjuk guru dan buku. 


* Siswa menjawab pertanyaan yang disediakan 
berdasarkan percobaan yang dilakukan. 


* Siswamenuliskan kesimpulan yang ia dapatkan 
dari kegiatan percobaan. 


Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, jawablah pertanyaan 
berikut ini! 


1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan pa 


cumllj Mencoba j 
| 
Lok 
0 
er 


4. Pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. 
‘Apa yang kamu rasakan? Catatlah! 


Ayo Berlatih 


* Guru) membimbing siswa untuk mengikuti 
langkah-langkah kegiatan yang disediakan di 
buku. 


Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan 
teman sekelompok yang terdiri atas 3 — 4 orang. 


1. Pilihlah sebuah tari daerahmu yang paling 
kamu tahu. 


2. Pelajari pola lantai yang digunakan pada tari 
tersebut. Apakah semua pola lantai yang kamu 
ketahui ada pada tari tersebut? 


3. Perhatikanlah kembali gerakan-gerakan tari 
pada pola lantai tertentu. 


4. Ubahlah pola lantai pada beberapa gerakan tari 
dengan pola lantai yang mungkin belum ada 
sebelumnya. Atau kamu juga dapat mengubah 
urutan pola lantai pada tari tersebut. 


5. Cobalah pola lantai yang telah kamu ubah pada 
tari tersebut. Perhatikan, apakah pola tersebut 
sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan 
atau sesuai dengan rencana awalmu. Jika pola 
lantai tersebut kamu anggap tidak cukup baik 
diterapkan pada tari tersebut, kamu dapat 
melakukan perubahan kembali. 


Ayo Berlatih 3 


6. Demikian seterusnya hingga kamu _ dapat 
mencoba semua pola lantai yang kamu 
modifikasi dari tari tersebut. 


Ayo Renungkan 


¢ Siswa menuliskan sikap dan keterampilan yang 
ia kembangkan dalam kegiatan pembelajaran 
hari ini. 

* Siswa menuliskan tantangan yang ia hadapi di 
sepanjang proses kegiatan pembelajaran dan 
mencari cara untuk menghadapinya. 


* Siswa menuliskan konsep yang ingin ia dalami 
lebih lanjut. 


Bersama dengan orang tuanya, siswa membuat 
gambar yang menunjukkan peristiwa radiasi pada 


Kerja Sama dengan Orang Tua é Sit A 


kegiatan yang biasa ia lakukan di rumah. 


Kegiatan Penilaian 


A. Diagram Pokok Pikiran 


Teknik Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD : Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Rubrik Diagram Pokok Pikiran 


Kriteria 4 3 2 1 
Ketepatan Pokok pikiran Pokok pikiran Pokok pikiran Pokok pikiran 3 
pokok pikiran | dari 3 paragraf | dari2paragraf | darilparagraf | paragraf tidak 

tepat dan jelas. | tepat dan jelas. | tepat dan jelas. | tepat dan tidak 

jelas. 

Ketepatan Garis pada Garis pada Garis pada Garis pada 
garis diagram meng- | diagram meng- | diagram meng- | diagram meng- 
hubungan hubungkan hubungkan hubungkan hubungkan 
pada judul bacaan judul bacaan judul bacaan judul bacaan 
diagram dengan 4 pokok | dengan 3 pokok | dengan 2 pokok | dengan Ipokok 

pikiran dengan | pikiran dengan | pikiran dengan | pikiran dengan 

tepat dan jelas. | tepat dan jelas. | tepat dan jelas. | tepat dan jelas. 


B. Menjawab Pertanyaan berdasarkan bacaan 


Teknik Penilaian : Tertulis 
Instrumen : Kunci Jawaban 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


a re ae ne a a ee ee a a ee ee ee 


Ie 


Zz 


4. 


Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Proses 
perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara 

Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan 
perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan 
panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sebaliknya jika 
perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara 

Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan 
perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah panas secara 
radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan 
zat perantara berupa benda logam. 

Jelaskan paling sedikit tiga contoh perpindahan panas secara radiasi yang 
kamu ketahui! Api unggun, panas api dari kompor, dan panas matahari. 


C. Menjawab Pertanyaan berdasarkan Pengamatan Percobaan 


Teknik Penilaian : Tertulis 


Instrumen : Kunci Jawaban 
KD IPA 3.6 dan 4.6 


Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada 
jarak 2 cm? Agak panas. 

Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada 
jarak 4 cm? Agak hangat. 

Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada 
jarak 8 cm? Hangatnya tidak begitu terasa. 


4. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Karena radiasi. 


Perpindahan panas seperti yang kamu lakukan pada percobaan di atas 
disebut ? radiasi. 


. Kreasi Pola Lantai 


Teknik Penilaian : Kinerja 


Instrumen : daftar periksa 
KD SBdP 3.3 dan 4.3 


Kriteria Ya Tidak 


Ketepatan pola lantai yang diperagakan. 


Keterampilan siswa dalam memeragakan pola lantai. 


a ee ee 


S35 


4.3 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
cetak atau elektronik. 


3.3. Memahami pola lantai 


Menyajikan ringkasan teks 
dalam tari kreasi daerah. 


penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


4.3. Mempraktikkan pola lantai 
pada gerak tari kreasi 
daerah. 


Tema 6 Subtema 2: Perpindahan Kalor di Sekitar kita a) 


Tujuan Pembelajaran 
* Dengan membuat daftar informasi penting dari tiap paragraf bacaan, 
siswa mampu menyagjikan ringkasan teks penjelasan secara mandiri. 


* Dengan membuat komik, siswa mampu menjelaskan tanggung jawab siswa 
sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara runtut. 


* Dengan berlatih, siswa mampu meragakan hasil kreasi pola lantai tari 
daerah dengan benar sesuai ekspresi. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Tayo Memboco til 
f 


Mengenal Tari Pendet dari Bali 


Ayo Membaca E 


Se 


* Siswa membaca teks bacaan yang berjudul 
“Mengenal Tari Pendet dari Bali”. 


* Siswa mencari konsep-konsep penting dari 
bacaan tersebut. 


Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari Pendet ini 
mengandung kesai ipentaskai 


renceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun 
Pendet cal 


Ayo Menulis 


* Siswa membuat daftar hal-hal penting yang 
ia temukan pada tiap paragraf bacaan dan 
menuliskan hal-hal penting tersebut dalam mr nn em tn a it 


renyamnt 
Tari Pendet mi 


tabel yang disediakan. vl 


Caen 


pola lantai pada tari Pendet tidak memi 
tari Bedhaya dori Yogyakarta yang m 
tariannya. 


* Siswa memberi garis bawah pada _ kalimat- Se 
kalimat yang mengandung pokok pikiran pada 
setiap paragraf. 


idak seperti 
makna di setiap pola lantai 


mul pada setiap poragraf di dalam bacaan? 
iskannya. Gunakaniah kalimat lengkap dan 


Paragraf Hal-Hal Penting dari Bacaan 


* Siswa menentukan pokok pikiran dari setiap 
paragraf dan menuliskannya pada _ kotak 
diagram yang tersedia. 


* Berdasarkan bacaan, siswa membuat sebuah 
diagram. Tentukanlah ide pokok dari setiap 
paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah didalam 


setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu 
mewakili satu paragraf. Berilah keterangan 
bagaimana konsep utama bacaan berhubungan 
dengan ide pokok di setiap paragrafnya pada 
titik-titik yang tersedia. Lakukanlah bersama 
dengan teman sebangkumu! 


Ayo Mencoba 


Sebelumnya, siswa telah mengubah untuk 
mengembangkan beberapa pola lantai pada 
gerakan-gerakan tari yang telah kamu pilih 
sebelumnya. Saat ini, waktunya bagi siswa 
untuk menunjukkannya di depan teman- 
temannya. Siswa melakukan latihan sekali lagi, 
agar gerak tarian yang diperagakan terlihat 
harmonis. Siswa menunjukkan pola lantai apa 
saja yang ia gunakan pada tarian tersebut. 


Ayo Berlatih 


Guru membimbing siswa untuk mengikuti 
langkah-langkah di bawah ini. 


1. Pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi 
pada hari ini atau sehari sebelumnya. 


2. Identifikasi peristiwa yang menurutmu me- 
libatkan hakmu dan kewajibanmu. 


3. Tuliskan hasil identifikasimu ke dalam 
sebuah tulisan pendek. Jelaskan juga 
bagaimana hak dan _ kewajiban_ terlihat 
pada peristiwa tersebut. Peristiwa siswa 
melakukan presentasi di depan kelas yang 
diuraikan di atas dapat dijadikan contoh. 


4. Gambarkanlah peristiwa pendek tersebut 
dalam bentuk komik. Gunakan contoh di 
bawah ini sebagai bantuan. 


cull Mencoba 


Ny 
SI 
S 
S 
9) 
= 
= 
n 
= 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


Ayo Renungkan 


* Nilai-nilai apa saja yang perlu dikembangkan 
pada saat kamu melakukan kerja sama dengan 
teman-temanmu? 


* Nilai dan sikap apa saja yang diperlukan 
ketika kamu mendengarkan presentasi teman- 
temanmu? 


* Bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari? Adakah kesulitan yang 
kamu hadapi untuk melakukannya? 


Kerja Sama dengan Orang Tua #8. 


Tuliskanlah beberapa hak dan kewajiban yang 
kamu milikidirumahmu. Buatlah sebuah janji pada 
sebuah kartu dan tuliskan dengan rapi. Tunjukkan 
kepada orang tuamu. Mintalah nasihat mereka 
bagaimana kamu dapat melakukan kewajibanmu 
dengan baik. 


Kegiatan Penilaian 

A. Memeragakan Pola Lantai 
Teknik Penilaian ; Praktik 
Instrumen : Daftar Periksa 
KD SBDP 3.3 dan 4.3 


Aspek Ya Tidak 


Ketepatan Gerakan. 


Ketepatan Pola. 


B. Daftar Informasi Penting dari Bacaan 


Teknik Penilaian : Tertulis 

Instrumen : Daftar Periksa 

KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 

Daftar Periksa Informasi Penting dari Bacaan 


Aspek Ya Tidak 


Apakah siswa mampu menemukan informasi penting dari 
setiap paragraf ? 


Apakah siswa mampu menuliskan informasi penting dari 
tiap paragraf dengan jelas dan tepat? 


Apakah siswa mengerjakan tugas dengan mandiri ? 


C. Membuat Komik 


Teknik Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 
KD PPKN 3.2 dan 4.2 
Rubrik Membuat Komik 


Nilai 


Kriteria 


Dalam cerita komik, siswa menyajikan peristiwa yang mencerminkan 
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari. 


Menyajikan komik secara menarik dan runtut. 
Kalimat percakapannya jelas dan menggunakan bahasa yang baku. 
Mengerjakan tugas tanpa bantuan guru. 


Dalam cerita komik, siswa menyajikan peristiwa yang mencerminkan 
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari. 


Menyajikan komik secara menarik dan runtut. 


Kalimat percakapannya jelas dan sebagian besar menggunakan bahasa 
baku walau ada yang non baku. 


Mengerjakan tugas tanpa bantuan guru. 


Dalam cerita komik, siswa menyajikan peristiwa yang mencerminkan 
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari. 


Menyajikan komik secara menarik dan runtut. 


Kalimat percakapannya jelas dan sebagian besar menggunakan bahasa 
baku walau ada yang non baku. 


Mengerjakan tugas dengan bantuan guru. 


Dalam cerita komik, siswa menyajikan peristiwa yang mencerminkan. 
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari namun tidak 
jelas. 


Menyajikan komik secara kurang menarik dan kurang runtut. 


Kalimat percakapannya jelas dan sebagian besar menggunakan bahasa 
baku walau ada yang non baku. 


Mengerjakan tugas dengan bantuan guru. 


A A A A A RR A Rg 


er ee ee ee ee ee 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


1.2. Menghargai kewajiban, 
hak, dan tanggug jawab 
sebagai warga masyarakat 


kehidupan sehari-hari. ; E 

3.3. Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


2.2 Menunjukkan sikap 
tanggung jawab dalam 


memenuhi kewajiban eS : 
dan hak sebagai warga 4.3. Menyajikan ringkasan teks 


penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 


3.2 ©Memahami hak, kewajiban 
dan tanggung jawab 
sebagai warga dalam 
kehidupan sehari-hari. 


4.2 Menjelaskan hak, 
kewajiban, dan tanggung 
jawab sebagai warga 
masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


dengan lingkungan dan 
ee a eee 


Rect 
Meny oe beat Seales 


4.2 


3.1 © Memahami gambar cerita. 


4.1 |Membuat gambar cerita. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


Kegiatan Pembelajaran 


. Menggarisbawahi kata kunci, dan 


menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan 
pada media. 


. Membuat diagram untuk menjelaskan pokok 


pikiran, dan menyajikan hasil kesimpulan isi 
teks penjelasan pada media elektronik secara 
lisan. 


. Melakukan kegiatan pengamatan, dan 


menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat 
mempercepat dan menghambat perpindahan 
kalor. 


Kompetensi yang Dikembangkan 


Sikap: 
e Kerja sama, teliti dan Percaya diri. 


Pengetahuan: 

e Kata kunci dari teks penjelasan pada 
media, hasil kesimpulan isi teks penjelasan 
pada media elektronik secara lisan, benda- 
benda yang dapat bersifat mempercepat 
dan menghambat perpindahan kalor. 


Keterampilan: 
e Menggarisbawahi kata kunci, Membuat 
diagram, Melakukan kegiatan pengamatan. 


. Mencermati bacaan dan menyebutkan kata 


kunci dari teks penjelasan. 


. Menuliskan kembali isi teks bacaan, dan 


menyajikan hasil kesimpulan isi teks 
penjelasan. 


. Mengamati lingkungan sekitar dan mengisi 


tabel informasi, untuk menjelaskan benda- 
benda yang dapat bersifat mempercepat dan 
menghambat perpindahan kalor. 


. Membuat kliping untuk mengidentifikasi ciri- 


ciri gambar cerita. 


Sikap: 
e Kerja sama, teliti dan Percaya diri. 


Pengetahuan: 

e Kata kunci dari teks penjelasan, kesimpulan 
isi teks penjelasan, benda-benda 
yang dapat bersifat mempercepat dan 
menghambat perpindahan kalor, ciri-ciri 
gambar cerita. 


Keterampilan: 

e Mencermati bacaan, Menuliskan kembali isi 
teks bacaan, Mengamati lingkungan sekitar, 
Membuat kliping. 


. Menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan, dan 


meringkas teks penjelasan (eksplanasi) pada 
media cetak atau elektronik. 


. Membandingkan artikel untuk 


membandingkan aktivitas masyarakat di 
bebarapa wilayah dalam upaya pembangunan 
ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. 


. Menganalisis untuk mengidentifikasi akibat- 


akibat yang timbul karena tidak adanya 
penerapan tanggung jawab di masyarakat. 


. Menuliskan kembali isi bacaan, dan 


menjelaskan isi teks penjelasakan pada 
media. 


. Mencari informasi untuk membandingkan 


aktivitas masyarakat di bebarapa wilayah 
dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial 
dan budaya Indonesia. 


. Mengamati masalah-masalah yang terjadi di 


lingkungan sekolah, untuk mengidentifikasi 
akibat-akibat yang timbul karena tidak 
adanya penerapan tanggung jawab di 
masyarakat. 


Sikap: 
e Kerja sama, teliti dan Percaya diri. 


Pengetahuan: 

e Meringkas teks penjelasan (eksplanasi), 
aktivitas masyarakat di bebarapa wilayah 
dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial 
dan budaya Indonesia, akibat-akibat yang 
timbul karena tidak adanya penerapan 
tanggung jawab di masyarakat. 


Keterampilan: 
e Menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan, 
Membandingkan artikel, Menganalisis. 


Sikap: 
e Kerja sama, teliti dan Percaya diri. 


Pengetahuan: 

e ilsi teks penjelasakan pada media, aktivitas 
masyarakat di bebarapa wilayah dalam 
upaya pembangunan ekonomi, sosial dan 
budaya Indonesia, akibat-akibat yang 
timbul karena tidak adanya penerapan 
tanggung jawab di masyarakat. 


Keterampilan: 

e Menuliskan kembali isi bacaan, Mencari 
informasi, Mengamati masalah-masalah 
yang terjadi di lingkungan sekolah. 


Tema 6 Subtema 3: Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan 


Kegiatan Pembelajaran 


Kompetensi yang Dikembangkan 


. Membuat diagram isi bacaan, untuk 
menyajikan hasil kesimpulan isi teks 
penjelasan pada media elektronik secara 
visual. 


. Mengamati dan mengidentifikasi 
benda-benda di lingkungan rumah, dan 
menyusun tabel contoh benda-benda yang 
menggunakan konsep perpindahan kalor. 

. Mengamati gambar cerita, dan 
mengidentifikasi bahan dan alat untu 
membuat gambar cerita. 


Sikap: 
e Kerja sama, teliti dan Percaya diri. 


Pengetahuan: 

e Hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada 
media, benda-benda di lingkungan rumah, 
dan menyusun tabel contoh benda-benda 
yang menggunakan konsep perpindahan 
kalor, bahan dan alat untu membuat 
gambar cerita. 


Keterampilan: 

e Membuat diagram isi bacaan, Mengamati 
dan mengidentifikasi, Mengamati gambar 
cerita. 


. Mempresentasikan diagram, dan menyajikan 
hasil kesimpulan isi teks penjelasan. 


. Mempresentasikan masalah dan menjelaskan 
penyebabnya, dan melaporkan pengalaman 
penerapan melaksanakan hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 


. Menuliskan sebuah cerita berdasarkan 
gambar cerita. 


Sikap: 
e Kerja sama, teliti dan Percaya diri. 


Pengetahuan: 

e hasil kesimpulan isi teks penjelasan, 
pengalaman penerapan melaksanakan hak, 
kewajiban, dan tanggung jawab sebagai 
warga masyarakat, gambar cerita. 


Keterampilan: 

e Mempresentasikan diagram, 
Mempresentasikan masalah dan 
menjelaskan penyebabnya, Menuliskan 
sebuah cerita. 


Buku Guru SD/MI Kelas V 


5:5 


4.3 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
cetak atau elektronik. 

3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


Tema 6 Subtema 3: Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan 99) 


—— 


w o 
rif 


Tujuan Pembelajaran 


Dengan menggarisbawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata 
kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. 


Dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu 
m menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik 
secara lisan dengan jelas. 


Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan 
benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat 
perpindahan kalor secara benar. 


Kegiatan Pendahuluan 


Guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan judul tema dan subtema 
(Tema : Panas dan Perpindahannya, Subtema Pengaruh Kalor terhadap 
Kehidupan). Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus 
rasa ingin tahu siswa, tentang topik yang akan dibahas pada tema dan 
mengingatkan kembali akan topik yang telah dibahas sebelumnya. 


- Apa yang kamu ketahui tentang kalor? 
- Apakah kita membutuhkan kalor dalam kehidupan sehari-hari? 
- Mengapa kita membutuhkan kalor? 


Guru) kemudian bertanya kepada siswa untuk meminta bantuan 
memperagakan percakapan dan membacakannya dengan nyaring di depan 
kelas. 


Siswa lain akan memperhatikan dan mendengarkan percakapan tersebut. 


Guru dan siswa kembali berdiskusi dengan menanyakan pertanyaan 
berikut: 


- Apakah kamu pernah memegang spatula yang terbuat dari kayu di 
atas kompor yang menyala seperti yang Lani lakukan? Apa yang kamu 
rasakan? 


- Apakah kamu pernah memegang spatula yang terbuat dari besi di 
atas kompor yang menyala seperti yang Lani lakukan? Apa yang kamu 
rasakan? 


a a a a ee ee ee 


- Apaperbedaan yang Lani atau kamu rasakan, ketika memegang spatula 
yang terbuat dari kayu dan spatula yang terbuat dari besi? 


* Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergantian menjawab 
dan mendengarkan pendapat mereka. Guru kemudian memberikan 
pertanyaan lain: 


- Menurut kalian, bahan-bahan apa saja yang dapat dan tidak dapat 
memindahkan panas? 


* Siswa akan menulis jawaban-jawaban tersebut di secarik kertas kecil. 
Simpanlah kertas tersebut. Kemudian, kertas tersebut akan digunakan 
sebagai bahan bagi guru untuk menjelaskan lebih lanjut tentang cakupan 
topik bahan yang termasuk konduktor dan isolator. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Membaca = 


* Siswa membaca teks bacaan yang berjudul 
“Bahan Konduktor dan Isolator’, siswa diper- 
bolehkan untuk menggarisbawahi informasi 
penting dan kata-kata sulit yang ia temukan 
dalam bacaan. 


* Guru meminta siswa untuk menulis kata-kata 
sulit yang ditemukannya ke dalam bacaan dan 
mencari arti dari kata-kata tersebut. 


Ayo Menulis 


* Siswa mencermati bacaan yang disajikan dan 
mengidentifikasikan kata-kata yang dicetak 
miring. 


berfungsi sebagai iso! 
of i 


idungi 
tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana 
mestinya. 


* Siswa menuliskan kata-kata tersebut di dalam 
tabel dan mecari artinya dengan menggunakan 
kamus. 


* Siswa membuat paling sedikit dua kalimat 
dengan menggunakan kata-kata_ tersebut. set 
Kalimat yang dibuat adalah kalimat lengkap 
dengan menggunakan kata-kata baku. 


* Guru) memimpin  diskusi dan membahas 
tentang hal-hal penting yang terdapat dalam 
bacaan. 


* Guru memimpin diskusi kelas dan meminta 
siswa untuk menemukan hal-hal penting dari 
bacaan yang mereka baca. Siswa menuliskan 
hal-hal penting yang ia temukan pada tiap 
paragraf bacaan dalam tabel yang disediakan. 


* Siswa membuat diagram untuk menjelaskan 
pokok pikiran dari bacaan yang mereka baca. 


* Siswa menggunakan~ diagramnya_ untuk 
menjelaskan kembali tentang bacaan yang 
dibacanya. Siswa menuliskan penjelasannya 
dalam satu paragraf dengan menggunakan 
bahasanya sendiri. Kegiatan ini, digunakan 
untuk melihat pemahaman siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3, menyebutkan 
kata kunci dari teks penjelasan pada media 
elektronik. 


Ayo Mengamati 


* Siswa diminta untuk melakukan pengamatan 
dan memperhatikan bahan-bahan yang dapat 
menghantarkan panas (konduktor) dan meng- 
hambat panas (isolator). 


- Siswa mengidentifikasikan kegiatan yang akan 
ia lakukan, alat atau bahan yang digunakan 
dalam kegiatan tersebut. 


* Siswa menuliskan hasil pengamatannya dalam 
buku catatan mereka. Dalam buku catatan, 
mereka akan membuat tabel yang terdiri dari 
dua kolom yaitu kolom konduktor dan kolom 
isolator. 


* Siswa akan menulis bahan-bahan mana yang 
termasuk ke dalam jenis konduktor dan isolator. 


* Guru dan Siswa berkumpul kembali untuk 
mendiskusikan hasil pengamatan yang mereka 
lakukan. Guru akan mengambil kembali kertas 
kecil yang berisi ide anak-anak tentang bahan- 
bahan yang termasuk konduktor dan juga 


Arti 


Kalimat 


tuat di atas dalam sebuah kelompok yang 


<a ada pertanyaan di dalam kelo 


isolator yang dilakukan di awal. Gunakan kertas 
tersebut untuk menambah informasi mengenai * ccinraetcramatareecmm || 
bahan-bahan yang mampu menghantarkan — 
panas atau tidak. 


* Kegiatan ini, digunakan sebagai kegiatan pem- 
buka untuk memberikan pemahaman kepada 
siswa tentang KD IPA 3.6 dan 4.6. 


* Pada pertemuan selanjutnya, minta siswa 
untuk mengisi lIembar hasil pengamatan 
dengan menjawab pertanyaan yang ada. 
Siswa dapat menggunakan catatan hasil 
pengamatan dalam mengisi lembar pekerjaan 
ini. 


* Siswa membuat kesimpulan dari kegiatan 
percobaan yang ia lakukan. 


Ayo Renungkan 


* Siswa menuliskan hal-hal menarik yang ia 
temukan dalam kegiatan pembelajaran. 


* Siswa menuliskan hal-hal yang ingin ia ketahui 
lebih dalam dan usaha-usaha yang akan ia 
lakukan untuk memenuhi rasa ingin tahunya 
tersebut. 


Kerja Sama dengan Orang Tua i 


Bersama dengan orang tuanya, siswa membuat 
daftar barang di rumah yang _ sesuai_ sifat 
hantarannya. Siswa dengan bimbingan orang 
tua, membandingkan jumlah kedua jenis benda 
tersebut dan mengidentifikasikan mana yang Sea SN Sa 
lebih sedikit dan banyak. 


Kegiatan Penilaian 


A. Membuat Diagram tentang Hal-Hal Penting dari Bacaan 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Non Tes 
Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Peta Konsep 


Kriteria 4 3 i 1 
Isi diagram Diagram sangat | Diagram Diagram Diagram 
informatif dan | informatif memuat kurang | memuat kurang 
memuat 4 dan memuat dari 4 konsep dari 3 konsep 
konsep yang 4 konsep dari dan ada konsep | dan ada konsep 


tepat dari tiap | tiap paragraf, yang kurang yang kurang 
paragraf. namun ada tepat. tepat. 

konsep yang 
kurang tepat. 


Penyajian Diagram Diagram Diagram Diagram kurang 
Diagram disajikan disajikan disajikan jelas dan sulit 
dengan dengan jelas dengan cukup dipahami. 
sangat jelas dan mudah jelas dan 
dan mudah dipahami membutuhkan 
dipahami. namun bantuan guru. 
siswa masih 
membutuhkan 


bantuan guru. 


B. Menjawab Pertanyaan berdasarkan Kegiatan Pengamatan 
KD IPA 3.6 dan 4.6 
Bentuk penilaian : Tes tertulis 
Instrumen penilaian : Kunci Jawaban 
Kunci Jawaban: 


1. Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi 
dan tembaga. 


2. Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak mampu 
menghantarkan panas. Jawaban dapat bervariasi) 


a a a a a a a a ae a ee a a a ee 


. Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi 
atau tembaga. 


Karena sumpit plastik, merupakan isolator sehingga tidak mampu 
menghantarkan panas. Gawaban dapat bervariasi) 


. Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi 
atau tembaga. 


Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu 
menghantarkan panas. Jawaban dapat bervariasi) 


Besi dan tembaga. 


Kayu, plastik, dan kain handuk. 


. Styrofoam, kertas, dan karet. Jawaban dapat bervariasi) 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3. Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 


pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan meng- 
gunakan kosakata baku 
dan kalimat efektif secara 
lisan, tulis, dan visual. 


3.1 ©_Memahami gambar cerita. 


4.1 | Membuat gambar cerita. 


(06 Buku Guru SD/MI Kelas V 


Tujuan Pembelajaran 
Dengan mencermati bacaan, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari 


teks penjelasan secara tepat. 


Dengan menuliskan kembali isi teks bacaan, siswa mampu menyajikan 
hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara mandiri. 


Dengan mengamati lingkungan sekitar dan mengisi tabel informasi, siswa 
mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan 


menghambat perpindahan kalor secara tepat. 


Dengan membuat kliping, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar 


cerita secara tepat. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Membaca é£ 


Guru membuka pelajaran dengan meminta 
2 siswa untuk membacakan bacaan pen- 
dahuluan, sebuah percakapan antara Dayu 
dan Lani. 


Guru memperlihatkan sebuah termos di depan 
kelas, lalu mengajukan pertanyaan: apa nama 
benda ini? Siapa yang memiliki benda ini? 


Guru meminta salah satu siswa untuk maju ke 
depan dan memegang termos. Siswa diminta 
untuk menceritakan apa yang ia rasakan 
dengan indera perabanya. 


Guru) meminta siswa untuk menebak. air 
panaskah atau air dinginkah yang ada di 
dalam termos. 


Guru bertanya : mengapa kita tidak dapat 
merasakannya? Siswa menuliskan jawabannya 
di kertas kecil, kKemudian menempelkannya 
di kertas besar untuk dipajang di kelas dan 
menjadi bahan diskusi selanjutnya. 


Tayo Memboco ai 
at 


Sejarah Termos 


w 
Ss 
S 
Cc) 
= 
f= 
n 
g 
= 
z 
o 
a) 
Wn 
< 


Ayo Membaca 


—=— 


* Siswa membaca_ bacaan_ yang _ berjudul 
“Sejarah Termos”. Diskusikanlah bersama- 
sama mengenai bacaan_ tersebut. Siswa : 
diperbolehkan untuk menggarisbawahi infor- cum” 
masi penting dan kata-kata sulit yang ia =p 
temukan dalam bacaan. 


inakan prinsip yan 


benda-bendo di sekitarmu yang 
dengan berbagai kequnaannya. 
‘kut yang disadur dari sebuah buku pelajaran elektronik ini 


Penggunaan Benda Konduktor dan 
Isolator 


* Guru meminta siswa untuk menulis kata-kata 
sulit yang ditemukannya ke dalam _ bacaan. 
Mereka akan menuliskannya pada tabel yang 
telah disediakan. 


* Guru) memimpin diskusi dan membahas 
tentang isi informasi yang terdapat dalam 
bacaan. 


* Guru memimpin diskusi kelas dan meminta 
siswa untuk menemukan kata-kata kunci dari 
bacaan yang mereka baca. 


* Siswa menuliskan hal-hal penting pada setiap 
paragraf dengan menggunakan _ kalimat 
lengkap. 


* Siswa  merangkai  kalimat-kalimat yang 
berisi informasi penting yang ia temukan 
menjadi tulisan dalam satu paragraf yang 
menggambrakan isi dari bacaan di atas. Siswa 
diingatkan untuk menggunakan kalimat yang 
lengkap, kata-kata baku dan ejaan yang tepat. 


, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat 
limut, dan panci, tentu kamu dengan 


* Guru menanyakan : Adakah suatu persamaan 
atau perbedaan yang kamu lihat? Apakah kamu 
memiliki pemahaman yang sama _ terhadap 
pokok pikiran bacaan di atas? 


* Beberapa siswa dapat menjawab pertanyaan 
dari guru sebagai sebuah contoh. 


* Gurumemberi kesempatan kepada siswa untuk 
menjawab pertanyaan yang’ berhubungan 
dengan bacaan. Guru mengingatkan siswa 
untuk menjawab pertanyaan dengan kalimat 
lengkap. 


* Guru meminta siswa untuk membaca lagi 
satu bacaan yang menarik yang_ berjudul: 
“Penggunaan Benda Konduktor dan Isolator’. 


Siswa dapat menggarisbawahi kata-kata sulit 
yang ditemukannya dalam bacaan. 


Siswa menuliskan hal-hal yang ia pahami dari 
tiap paragraf yang ia baca. 


Kemudian, siswa bekerja sama dengan teman 
sebangku, membuat diagram dari pokok 
pikiran setiap paragraf. Setelah selesai, siswa 
membuat sebuah paragraf baru berdasarkan 
diagram dengan bahasanya sendiri. 


Siswa menuliskan pemahamannya tentang isi 
bacaan dalam satu paragraf. 


Ayo Mengamati 


Guru mengingatkan lagi kepada siswa, apa 
yang dimaksud dengan konduktor dan isolator. 


Siswa dapat memberikan beberapa contoh 
benda yang bersifat konduktor dan isolator. 


Siswa mengisi tabel yang sudah disediakan. 
Siswa menuliskan 5 benda yang ada di 
sekolah dan yang ada di rumah. Kemudian, 
siswa melengkapi keterangannya dengan 
menuliskan sifat hantar (konduktor/isolator) 
serta kegunaan benda tersebut. 


Setelah selesai, siswa membandingkan ja- 
wabannya dengan jawaban teman-temannya 
untuk menambah wawasannya. 


Di akhir kegiatan, siswa membuat kesimpulan 
berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. 


Ayo Mengamati 


Siswa memerhatikan gambar termos yang ia 
buat sebelumnya dan gambar yang disajikan 
pada bacaan. Siswa membandingkan apakah 


udal 
isolator dalam kehidupan seh 


jan panci, tentu kamu dé 
yang bersifat konduktor dan 


fengon 


‘Nama Benda/Alat di 
Rumah 


Sifat Hantaran 


gambar yang ia buat, menyerupai gambar yang 
disajikan pada Buku Siswa. 


* Guru meminta siswa untuk membaca teks 
penjelasan tentang gambar cerita. Gambar 
cerita adalah gambar yang menceritakan 
suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari 
gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi 
cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi 
suatu barang, menarik perhatian, menambah 
nilai artistik/keindahan dan sarana untuk 
mengungkapkan perasaan penggambarnya. 


* Guru menambahkan penjelasan bahwa gam- 
bar cerita juga ditemukan dalam buku cerita, 
majalah dan buku pelajaran. 


* Guru dapat memperluas diskusi dengan me- 
minta siswa untuk mencari contoh-contoh 
gambar cerita. 


* Guru memperlihatkan 3 gambar sampul depan 
sebuah buku. Guru memberi contoh kesan 
yang didapatnya pada gambar pertama. Siswa 
melanjutkan dengan gambar kedua dan ketiga. 


* Lalu, siswa membuat sebuah kliping dengan 
mengumpulkan gambar-gambar cerita yang 
ada di berbagai media. 


- Carilah gambar-gambar cerita yang ada 
pada buku pelajaran, buku cerita, Koran, 
majalah, brosur, dan poster yang ada di 
sekitarmu. 


- Berilah keterangan asal gambar cerita dan 
kesan yang kamu tangkap dari gambar 
tersebut seperti contoh di atas. 


Ayo Renungkan 


Di akhir pembelajaran, siswa membuat sebuah 
refleksi diri dengan menjawab __pertanyaan- 
pertanyaan yang disajikan di Buku Siswa. 


Ayo Mengamati e 
1 


eristiwa. 


Ayo Berlatih’ ©; 
ot 


Ayo Renungkan fa 
1 Ap 


Kerja Sama dengan Orang Tua é 5 


* Bersama dengan orang tuanya, siswa mencari 
beberapa gambar yang menjelaskan cara 
penggunaan beberapa alat eletronik yang 
ditemukan di rumah. 


* Siswa menjelaskan, apakah gambar cerita 
tersebut mudah dipahami dan memberikan 
saran. 


Kegiatan Penilaian 
A. Menjawab Pertanyaan berdasarkan Bacaan 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Tes Tertulis 
Instrumen Penilaian : Kunci Jawaban 
Kunci Jawaban 
1. Apakah fungsi sebuah termos? 


Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat 
digunakan. 


2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa 
itu? 


Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, 
merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara 
dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. 


3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. 


4. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunaan prinsip yang hampir 
sama dengan termos? 


B. Diagram Pokok Pikiran 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Tes Tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 


Kriteria 


Pokok 
pikiran 


Ringkasan 


Kerja sama 


as 


4 


Siswa dapat 
menuliskan 4 
pokok pikiran 
dengan tepat. 
Siswa dapat 
membuat 
ringkasan 
dalam sebuah 
paragraf yang 
sesuai dengan 
isi bacaan dan 
menggunakan 
bahasanya 
sendiri. 


Siswa dapat 
memberikan 
pendapat dan 
menghargai 
pendapat orang 
lain. 


3 


Siswa dapat 
menuliskan 3 
pokok pikiran 
dengan tepat. 
Siswa dapat 
membuat 
ringkasan 
dalam sebuah 
paragraf yang 
cukup sesuai 
dengan isi 
bacaan dan 
menggunakan 
bahasanya 
sendiri. 


Siswa dapat 
memberikan 
pendapat 
namun kurang 
menghargai 
pendapat orang 
lain. 


2 


Siswa dapat 
menuliskan 2 
pokok pikiran 
dengan tepat. 
Siswa dapat 
membuat 
ringkasan 
dalam sebuah 
paragraf yang 
kurang sesuai 
dengan isi 
bacaan dan 
menggunakan 
bahasanya 
sendiri. 


Siswa kadang 
memberikan 
pendapat 

dan kurang 
menghargai 
pendapat orang 
lain. 


1 


Siswa dapat 
menuliskan 1 
pokok pikiran 
dengan tepat. 
Siswa dapat 
membuat 
ringkasan 
dalam sebuah 
paragraf yang 
kurang sesuai 
dengan isi 
bacaan dan 
menggunakan 
bahasa dalam 
teks bacaan. 


Siswa tidak 
memberikan 
bantuan 
apapun. 


a a a a a a ae a ee ee ee er 


C. Mengisi Tabel Benda-Benda dan Sifat Hantarnya 
KD IPA 3.6 dan 4.6 
Bentuk Penilaian : Tes Tertulis 
Instrumen Penilaian : Rubrik 


Kriteria 4 3 2 1 

Nama benda | Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
menuliskan 5 menuliskan 4 menuliskan 3 menuliskan 1-2 
benda yang ada | benda yang ada | benda yang ada | benda yang ada 
di rumah dan di rumah dan di rumah dan di rumah dan 
yang ada di yang ada di yang ada di yang ada di 
sekolah. sekolah. sekolah. sekolah. 

Sifat hantar | Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
menentukan menentukan menentukan menentukan 


sifat hantar dari 
semua benda 
dengan tepat. 


sifat hantar 
dari 8-9 benda 
dengan tepat. 


sifat hantar 
dari 6-7 benda 
dengan tepat. 


sifat hantar 
dari 1-5 benda 
dengan tepat. 


Kegunaan 


Siswa dapat 
menuliskan 
kegunaan 
semua benda 


Siswa dapat 
menuliskan 
kegunaan 8-9 
benda dengan 


Siswa dapat 
menuliskan 
kegunaan 6-7 
benda dengan 


Siswa dapat 
menuliskan 
kegunaan 1-5 
benda dengan 


dengan tepat. tepat. tepat. tepat. 
D. Kliping Gambar Cerita 
KD SBdP KD 3.1 dan 4.1 
Bentuk Penilaian : Penugasan 
Instrumen Penilaian : rubrik 
Kriteria 4 2 2 1 
Gambar Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
Cerita mencari 5 mencari 4 mencari 3 mencari kurang 
gambar- gambar- gambar- dari 3 gambar- 
gambar yang gambar yang gambar yang gambar. 


sangat menarik 
untuk dilihat. 


menarik untuk 
dilihat. 


cukup menarik 
untuk dilihat. 


A A A A A A RR RR A A Rg 


a re a a a a ee a a a a ee a a ee ee ere 


Kriteria 4 3 2 1 

Kesan Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
menuliskan menuliskan menuliskan menuliskan 
kesan yang kesan yang kesan yang kesan yang 
didapat dari didapat dari didapat dari didapat dari 
gambar gambar dengan | gambar dengan | gambar dengan 
dengan tepat tepat dan cukup tepat kurang tepat. 
dan mudah cukup mudah dan mudah 
dimengerti. dimengerti. dimengerti. 


as 


a a a ee a a a a a ee 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.2 Menganalisis bentuk 


3.3 Meringkas teks penjelasan bentuk interaksi manusia 
(eksplanasi) dari media dengan lingkungan dan 
cetak atau elektronik. pengaruhnya terhadap 


pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


4.2 Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 
pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


Tema 6 Subtema 3: Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan 5) 


Tujuan Pembelajaran 


* Dengan menuliskan isi dari tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas 
teks penjelasan (eksplanasi) pada media cetak atau elektronik secara tepat. 


* Dengan membandingkan artikel, siswa mampu membandingkan aktivitas 
masyarakat di bebarapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, 
sosial dan budaya Indonesia secara percaya diri. 


* Dengan menganalisis, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang 
timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat 
secara mandiri. 


Kegiatan Pendahuluan 

¢ Siswamencermati gambar yang disajikan di Buku Siswa, guru mengarahkan 
diskusi dengan meminta siswa untuk mengamati gambar tersebut. 
- Kegiatan apa saja yang kamu lihat? 
- Apakah tujuan kegiatan tersebut? 


- Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan 
ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? 


- Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat 
tinggalmu? 


* Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergantian menjawab 
pertanyaan tersebut. Kemudian jawaban yang diberikan akan digunakan 
sebagai bahan bagi guru untuk menjelaskan lebih lanjut tentang cakupan 
topik yang akan dibahas pada hari tersebut. 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


ai 
Ayo Membaca —= iy 


* Siswa membaca_ bacaan_ yang _ berjudul 
“Pengaruh Manusia_ terhadap  Lingkungan 
Sosial Budaya”. Siswa diperbolehkan untuk 
menggarisbawahi informasi penting dan kata- 
kata sulit yang ia temukan dalam bacaan. 


a ae ee a a a ee ee ee 


Guru meminta siswa untuk menulis isi dari 
tiap paragraf yang ia baca ke dalam kotak yang 
disediakan. 


Siswa dengan menggunakan kalimat-kalimat 
yang mewakili isi bacaan, membuat sebuah 
diagram yang menjelaskan pemahamannya 
terhadap bacaan. Siswa menuliskan kalimat- 
kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap 
paragraf pada setiap kotak dalam diagram. 
Siswa menambahkan _ hal-hal penting lain 
dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran 
tersebut. 


Siswa menggunakan~ diagramnya untuk 
menjelaskan kembali tentang bacaan yang 
dibacanya. Siswa menuliskan penjelasannya 
dalam satu paragraf dengan menggunakan 
bahasanya sendiri. Kegiatan ini digunakan 
untuk melihat pemahaman siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3, menyebutkan 
kata kunci dari teks penjelasan pada media 
elektronik. 


Tayo Membaco fa 
ul 


Peran Masyarakat terhadap 
Lingkungan Sosial Budaya 
Masyarakat indonesia, merupakan masyarakat yong selalu meng- 
1i warisan budaya nenek moyangnya, Bentuk penghargaan tersebut, 
a kegioton tradisi 
\ingga_kematian, 


juga beberapa desa ad 
ialkan ke masyarakat 
sk mempertahar 


idupan masyarokat asli yang 
ii beberapa orang setempat 


cadal 
jalkan ke masyarakat luas mel 9 
i, dikelola untuk mempertah isi Masyarakat 

ku asli masyarokat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal 


Ayo Membac 


Ayo Mengamati 


Siswa membaca_ bacaan- yang _ berjudul 
“Perajin Batik Osing”. Diskusikanlah bersama- 
sama mengenai bacaan tersebut. Siswa 
diperbolehkan untuk menggarisbawahi infor- 
masi penting dan kata-kata sulit yang ia 
temukan dalam bacaan. 


Siswa akan menjawab pertanyaan berdasarkan 
bacaan tersebut. 


Guru dapat menyiapkan satu buah artikel yang 
menceritakan tentang kegiatan masyarakat 
yang tinggal di daerah sekitar. 


Guru dan siswa akan berdiskusi bersama-sama 

untuk membahas artikel tersebut. Guru akan 

menanyakan beberapa pertanyaan mengenai 

artikel tersebut. 

- Apa nama kegiatan yang dilakukan? 

- Dimana kegiatan tersebut dilakukan? 

- Apatujuan dilakukannya kegiatan tersebut? 

- Apa manfaat kegiatan tersebut bagi 
masyarakat sekitar? 


Siswa akan mencari sebuah artikel yang 
menceritakan tentang kegiatan masyarakat 
yang tinggal di daerah sekitar. Siswa akan 
membaca_ artikel tersebut dan  mencari 
informasi sesuai dengan pertanyaan yang 
disampaikan_ ketika diskusi. Siswa akan 
menuliskan hasilnya di dalam lembar pekerjaan 
yang sudah disediakan. 


Siswa akan mempresentasikan hasil peng- 
amatannya. Kemudian siswa akan mencatat 
hasil temuan teman-temannya dan membuat 
kesimpulan akan kegiatan ini. 


Guru akan meminta siswa untuk membaca 
kembali artikel yang berjudul “Perajin Batik 
Osing”. 


1m pewara. Setelah 


— 
Ayo Membaca Stoll 
= 


Perajin Batik Osing 


Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau 
ibupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan 
dilal skal 


ih usaha sangat 


syuwangi yang ri us gat 
|, dan menengah (UMKM). Bupoti Banyuwangi Abdullah 


2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat 
Bonyuwangi? 


1n di samping artikel 


Bees FEST= 


* Siswa diminta untuk menganalisis dan meng- 
identifikasikan peran, hak dan _ kewajiban 
orang-orang yang terlibat dalam _ kegiatan 
yang diceritakan di artikel tersebut. Siswa akan 
menuliskan hasil analisisnya pada tabel yang 
telah disediakan. 


* Sebelumnya, guru perlu menjelaskan menge- 
nai hak dan kewajiban, peran dan juga 
tanggung jawab. Tanggung jawab adalah 
sikap melaksanakan segala sesuatu yang 
telah disepakati bersama untuk mencapai 
tujuan bersama. Dengan mengetahui hak 
dan kewajiban dan melaksanakannya dengan 
tanggung jawab, tujuan bersama dapat ter- 
capai. 


* Siswa akan menganalisis suatu kemungkinan 
jika orang-orang yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut tidak memenuhi tanggung jawabnya. 
Kemudian siswa akan memberikan kesimpulan 
akan kegiatan ini. 


Ayo Renungkan 


* Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
disediakan untuk kegiatan refleksi ini. Siswa 
menuliskan nilai dan keterampilan yang ia 
kembangkan pada kegiatan hari tersebut. 


* Siswa melakukan refleksi tentang keterampilan 
apa saja yang harus ia tingkatkan dan 
bagaimana (usaha apa yang akan ia lakukan) 
keterampilan tersebut dapat ditingkatkan. 


Kerja Sama dengan Orang Tua f " a 
a 


Siswa bersama dengan orang tuanya, pergi 
berbelanja di pasar atau toko di dekat tempat 
tinggalnya dan memerhatikan’ siapa_ saja 
yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Siswa 
mengidentifikasikan peran, hak dan tanggung 
jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut. Siswa mengidentifikasi apa yang akan 
terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan 
tanggung jawabnya. 


Pihak yang Terlibat 


Jka Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya 


Kegiatan Penilaian 
A. Menjawab Pertanyaan berdasarkan Bacaan 


KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Non Tes 
Instrumen Penilaian : Kunci Jawaban 
Kunci Jawaban 


1. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan 
dengan menggunakan pewarna alami? Tujuan diadakannya kegiatan 
pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam 
dan memperbanyak kreasi motif. 


2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat 
Banyuwangi? Meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak 
pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. 


3. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan 
ekonomi para perajin batik? Dengan batik pewarna alam, para perajin 
bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. 


4. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial 
budaya masyarakatnya? Dengan menggunakan pewarna alami, 
masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. 


5. Adakah kegiatan serupa di daerahmu? Apakah tujuannya? (jawaban 
dapat bervariasi) 


B. Diagram Pokok Pikiran 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Penugasan 
Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Diagram Pokok Pikiran 


Kriteria 4 3 2 1 

Isi diagram Diagram Diagram Diagram Diagram 
sangat informatif dan memuat kurang | memuat 
informatif memuat 4 dari 4 konsep kurang dari 3 
dan memuat_ | konsep daritiap | danadakonsep_ | konsep dan 
4 konsep yang | paragraf, namun_ | yang kurang ada konsep 
tepat dari tiap | ada konsep yang | tepat. yang kurang 
paragraf. kurang tepat. tepat. 


a a a a a a ee 


Kriteria 
Penyajian 
diagram 


Diagram 
disajikan 
dengan 
sangat jelas 
dan mudah 


dipahami. 


Diagram 
disajikan dengan 
jelas dan mudah 
dipahami namun 
siswa masih 
membutuhkan 
bantuan guru. 


C. Mempresentasikan Hasil Pengamatan 
KD IPS 3.2 dan 4.2 


Bentuk Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Presentasi Pengamatan 


Diagram 


disajikan dengan 


cukup jelas dan 
membutuhkan 
bantuan guru. 


Diagram 
kurang jelas 
dan sulit 
dipahami. 


Kriteria 


4 


3 


2 


1 


Kemampuan 
mem- 
presentasi- 
kan hasil 
pengamatan 


Siswa mampu 
mempresentasi- 
kan hasil 
pengamatan 
dengan tepat 
dengan 
menyebutkan 
seluruh 
komponen 
pengamatan 
(nama, tempat, 
tujuan dan 
manfaat). 


Siswa mampu 
mempresentasi- 
kan hasil 
pengamatan 
dengan 
menyebutkan 
hampir seluruh 
komponen 
pengamatan 
(nama, tempat, 
dan tujuan). 


Siswa mampu 
mempresentasi- 
kan hasil 
pengamatan 
dengan 
menyebutkan 
sebagian 
komponen 
pengamatan 
(nama dan 
tempat). 


Siswa mampu 
mempresentasi- 
kan hasil 
pengamatan 
dengan 
menyebutkan 
salah satu 
komponen 
pengamatan 
(nama/ tempat/ 
tujuan atau 
manfaat). 


Kriteria 4 3 2 1 

Sikap percaya | Siswa mem- Siswa mem- Siswa mem- Siswa masih 

diri presentasi- presentasi- presentasi- kurang percaya 
kan hasil kan hasil kan hasil diri dalam 
pengamatan pengamatan pengamatan mempresentasi- 
dengan percaya dengan cukup dengan cukup kan hasil 
diri dan percaya diri dan percaya diri pengamatan 
menyampaikan- | menyampaikan- | tetapi ketika dan ketika 


nya dengan 


suara yang jelas. 


nya dengan 
suara yang jelas. 


menyampaikan- 
nya suaranya 
kurang terdengar 
jelas. 


menyampaikan- 
nya suaranya 
kurang terdengar 
jelas. 


D. Indetifikasi dan Analisis Hak dan Kewajiban 
KD PPKN 3.2 dan 4.2 


Bentuk Penilaian : Non Tes 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Identifikasi dan Analisis Hak dan Kewajiban 


Kriteria 4 3 2 1 
Kemampuan | Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu 
meng- meng- meng- meng- meng- 
identifikasi identifikasi- identifikasikan | identifikasi- identifikasi- 

kan semua hampir seluruh | kan sebagian kan salah satu 
komponen komponen komponen komponen 
yang tertera yang tertera yang tertera yang tertera 
pada tabel pada tabel pada tabel pada tabel 
pengamatan pengamatan pengamatan pengamatan 
(pihak yang (pihak yang (pihak yang (pihak yang 
terlibat, peran, | terlibat, peran terlibat dan terlibat/peran/ 
hak dan dan hak). peran). hak atau 
kewajiban). kewajiban). 


a 


a a a a ee a ee a a a ee ee ee ee el 


Kriteria 


Kemampuan 
menganalisis 


Siswa mampu 
menganalisis 
seluruh peran 
yang terlibat 
jika tidak 
melakukan 
tanggung 
jawabnya. 


Siswa mampu 
menganalisis 
sebagian 
besar peran 
yang terlibat 
jika tidak 
melakukan 
tanggung 


jawabnya. 


Siswa mampu 
menganalisis 
beberapa peran 
yang terlibat 
jika tidak 
melakukan 
tanggung 
jawabnya. 


Siswa tidak 
mampu 
menganalisis 
seluruh peran 
yang terlibat 
jika tidak 
melakukan 
tanggung 
jawabnya. 


3.5) 


4.3 


(a Buku Guru SD/MI Kelas V 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.2 Menganalisis bentuk 


bentuk interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 


pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat Indonesia. 


Menyajikan hasil analisis 
tentang interaksi manusia 
dengan lingkungan dan 


Tujuan Pembelajaran 


Dengan menuliskan kembali isi bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks 
penjelasakan pada media cetak atau elektronik secara lengkap. 


Dengan mencari informasi, siswa mampu membandingkan aktivitas 
masyarakat di bebarapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, 
sosial dan budaya Indonesia secara mandiri. 


Dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, 
siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak 
adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara tepat. 


Kegiatan Pendahuluan 


Guru dapat menyiapkan beberapa gambar yang dicetak dengan ukuran A3. 
Gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan keadaan di lingkungan 
sekitar. Gambar bisa berupa gambar lingkungan yang sangat kotor karena 
sampah, lingkungan bersih, keadaan jalan yang macet dan lain sebagainya. 


Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin 
tahu siswa tentang topik yang akan dibahas pada tema ini. 


- Apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? 
- Bagaimana keadaan tempat tersebut? 


- Menurut pendapat kalian, siapa yang memiliki tanggung jawab akan 
keadaan seperti ini? 


- Apayang harus dilakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik lagi? 


Siswa mencermati gambar yang disajikan di Buku Siswa, guru mengarahkan 
diskusi dengan meminta siswa untuk mengamati gambar tersebut. Guru 
akan menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. 
Setelah itu guru akan kembali bertanya: 


- Bagaimana dengan keadaan lingkungan tempat tinggalmu? 
- Apa akibatnya jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? 


Siswa akan menuliskan hasil jawaban mereka di selembar kertas kecil dan 
mereka akan menyampaikan jawaban mereka di depan kelas. 


re a a a ee a a a a a ee ee 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Membaca j= 


Siswa membaca_ bacaan- yang _ berjudul 
“Permasalahan Sosial di Sekitar Kita”. Diskusi- 
kanlah bersama-sama mengenai bacaan ter- 
sebut. Siswa diperbolehkan untuk menggaris- 
bawahi informasi penting dan kata-kata sulit 
yang ia temukan dalam bacaan. 


Guru meminta siswa untuk menulis kata-kata 
sulit yang ditemukannya ke dalam _ bacaan. 
Mereka diperbolehkan untuk mencari arti dari 
kata-kata tersebut dengan menggunakan 
kamus. 


Siswa menemukan pokok pikiran pada setiap 
paragraf dalam bacaan dan menuliskan pokok 
pikiran tersebut, pada kartu pokok pikiran 
seperti yang disajikan pada Buku Siswa. 


Siswa menggunakan kartu pokok pikirannya 
untuk didiskusikan bersama teman-teman 
di kelompoknya. Setelah kartu pokok pikiran 
terkumpul, mereka akan mengumpulkan 
kartu-kartu tersebut berdasarkan paragrafnya 
dan menempelkannya di selembar karton. 


Siswa menuliskan judul bacaan pada bagian 
paling atas kertas dan menarik garis peng- 
hubung yang menghubungkan judul bacaan 
dengan pokok-pokok pikiran dari tiap paragraf. 


Setelah itu, siswa akan menjelaskan kembali 
tentang bacaan yang dibacanya. Siswa menulis- 
kan penjelasannya dalam satu paragraf dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. Kegiatan ini 
digunakan untuk melihat pemahaman siswa 
tentang KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3, 
menjelaskan isi teks penjelasan pada media 
elektronik. 


Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil 
temuannya di depan kelas. 


— 
‘Ayo Membaca = zf 
= 


ja okibat yang akan te masya 
Inggung jawabnya? satu akibatnya adalah terjadi~ 

jalah jenis-jenis permasalahan sosial 
kat. 


etic 
‘masyarakat sekitarnya. 


‘Temukanlah pokok pikiran dalom setiap paragraf dengan melakukan kegiatan 


Ayo Berdiskusi 


* Siswa membuat dua pertanyaan berdasarkan 


bacaan. Kemudian menuliskannya di selembar 

kertas kecil. Siswa akan membuat pertanyaan 

dengan menggunakan kalimat tanya yang 

tepat. Siswa akan menggulung kertas pertanya- <. eNe 
an tersebut dan memasukkannya ke dalam eee 
wadah. 


* Siswa akan secara bergantian mengambil 
gulungan kertas tersebut. Setelah itu, siswa 
akan menuliskan jawaban akan pertanyaan 
yang mereka dapatkan. Hasil jawaban ter- 
sebut, ditempelkan pada satu lembar karton 
untuk ditempelkan di dinding kelas. 


—, 


Privo seriskust fk 


Ayo Mengamati 


* Gurumeminta siswa untuk membuat kelompok. 


Kelompok tersebut dibuat berdasarkan tempat 
tinggal siswa. Siswa akan mencari informasi aa aaEe 
ke Ketua RT di lingkungan tinggal mereka atau etal dani ocial 


kepada orang tua mereka. Siswa akan mencari 
informasi mengenai permasalahan sosial yang oa 
terjadi di lingkungan tersebut. a 


* Siswa akan mengidentifikasikan penyebab 
masalah tersebut dan menghubungkannya 
pada pelaksanaan hak dan kewajiban anggota 
masyarakat. Siswa akan mengidentifikasikan 
usaha-usaha yang telah dilakukan untuk 
mengatasinya. Siswa akan menuliskan infor- 
masi yang telah diperolehnya pada tabel yang 
telah disediakan. 


Tulistah kesimpulany 


* Siswa juga akan mengamati dan meng- 
identifikasikan masalah-masalah yang terjadi 
disekolah.Siswa jugaakanmenghubungkannya 
antara hak dan kewajiban siswa di sekolah. 
Hasil pengumpulan informasi, dituliskan pada 
tabel yang telah disediakan. 


* Siswa menuliskan kesimpulan_ dari hasil 
identifikasinya. 


a 
2) 
fe) 
7) 
c 
ivy 
or 
(a) 
=| 
12) 
W 
U 
0 
=| 
oO 
ie) 
a 
= 
a 
° 
= 
ar 
(a) 
= 
je) 
a. 
ie) 
Uv 
® 
= 
fol 
i= 
U 
ie) 
=) 


Ayo Membaca 


Ayo Mengamati 


Ayo Renungkan 


—=i 
i Sie 


Siswa membaca_ bacaan’ yang _ berjudul 
“Usaha Bolu Meranti Medan”. Diskusikanlah 
bersama-sama mengenai bacaan_ tersebut. 
Siswa diperbolehkan untuk menggarisbawahi 
informasi penting dan kata-kata sulit yang ia 
temukan dalam bacaan. 


Siswa akan menjawab pertanyaan berdasarkan 
bacaan tersebut. 


Guru akan memimpin diskusi untuk membahas 
tentang kegiatan masyarakat yang tinggal di 
daerah sekitar. 


Siswa_ diminta untuk mencari  informasi 
mengenai oleh-oleh khas dari daerah tempat 
siswa_ tinggal. Informasi tentang oleh-oleh 
yang dicari, merupakan oleh-oleh yang berupa 
makanan atau kerajinan tangan khas daerah 
seperti kain, patung atau kerajinan lainnya. 


Siswa akan menuliskan informasi yang 
diperolehnya padatabel yang sudah disediakan. 


Siswa menuliskan kesimpulan akan kegiatan 
ini. 


Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
disediakan untuk kegiatan refleksi ini. 


Siswa menuliskan topik pembelajaran yang 
paling menarik pada kegiatan pembelajaran 
dan memberikan alasannya. 


Siswa menuliskan hak dan kewajiban yang 
mereka lakukan pada hari ini. 


Baga 

ees, 

‘Ayo Membaca jae eT 
ee 


Usaha Bolu Meranti Medan 


‘Ada yang bilang, kalau pulang dari Medan tanpa membawa Bolu 
Meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang 
tidak tahu Bolu Meranti? Tetapi ternyata, bolu ini menjadi oleh-oleh khas 
Medan mulai tahun 2000-an, Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa 
tentang oleh-oleh tersebut. 


‘yang khas, lembut, dan cul a 
bohan pengawet. Siapakah orang 


joimana pengaruh keberadaan 


pe Bolu Meranti terhadap pembangunan 
masyarakat Kota Medan’ 


Nama oleh-oleh khos 
Keunikan atau kelhasar 


conn) 


jaron yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran 


2. Apa soja hak dan kewajiban yang kamu lakukan pad. 


3. Adakah masalah yang terjadi ketika salah satu kewajibonmu sebagai 
pelajar tidak dilakukan? Bag 


Diskusikan dengan orang tuamu masalah apa yang sering terjadi di rumah 
yang melibatkan semua anggota keluarga? Lakukan analisis penyebab dan 
okibatnya, don cara m a! 


- Siswa mengidentifikasi masalah yang terjadi 
ketika salah satu kewajibannya sebagai pelajar 
tidak dilakukan, siswa juga mencari alternatif 
untuk mengatasinya. 


Kerja Sama dengan Orang Tua #§ io 
¥ 


* Siswa berdiskusi dengan orang tuanya, tentang 
masalah yang terjadi di rumah yang melibatkan 
semua anggota keluarga. 


* Siswa melakukan analisis penyebab dan 
akibatnya serta cara mengatasinya. 


Kegiatan Penilaian 


A. Kartu Konsep 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Non Tes 
Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Kartu Konsep 


Kriteria 4 3 2 1 


Isi kartu Kartu konsep Kartu konsep Kartu konsep Kartu konsep 


konsep sangat informatif memuat kurang | memuat kurang 
informatif dan | dan memuat dari 6 konsep dari 3 konsep 
memuat 6 6 konsep dari dan ada konsep | dan ada konsep 


konsep yang 
tepat dari tiap 
paragraf. 


tiap paragraf, 
namun ada 
konsep yang 
kurang tepat. 


yang kurang 
tepat. 


yang kurang 
tepat. 


A A A A RR A A A Rg 


re a a a ee a a a a re a ee ee 


Kriteria 4 3 2 1 
Penyajian Kartu konsep Kartu konsep Kartu konsep Kartu konsep 
kartu konsep | disajikan disajikan disajikan kurang jelas 

dengan dengan jelas dengan cukup dan sulit 
sangat jelas dan mudah jelas dan dipahami. 
dan mudah dipahami membutuhkan 
dipahami. namun bantuan guru. 

siswa masih 

membutuhkan 

bantuan guru. 


C. Menjawab Pertanyaan Berdasarkan Bacaan 
KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 
Bentuk Penilaian : Tertulis 
Instrumen Penilaian : Kunci Jawaban 
Kunci jawaban 


1. Bagaimana kue Bolu Meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? 
Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama 
meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. 

2. Usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini 
terkenal? 


Ai Ling membuka gerai_ sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun 
membuka gerai di Banda Udara Internasional Kualanamu_ untuk 
memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas 
Kota Medan. 


3. Bagaimana pengaruh keberadaan Bolu Meranti terhadap pembangunan 
ekonomi masyarakat Kota Medan? 
Usaha bolu Meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang 
Medan. 

4. Bagaimana pengaruh keberadaan Bolu Meranti terhadap pembangunan 
sosial budaya masyarakatnya? 
Bolu Meranti menjadi ciri khas Kota Medan. 


5. Apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh- 
oleh khas daerahmu? (jawaban dapat bervariasi) 


a a a a a a a a ee a ne a ee ee ee 


D. Mengamati Masalah Sosial di Lingkungan Sekitar 
KD PPKN 3.2 dan 4.2 


Bentuk Penilaian : Non Tes 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Mengamati Masalah Sosial di Lingkungan Sekitar 


Kriteria 


4 


3 


Zz 


1 


Kemampuan 
Meng- 
identifikasi 


Siswa mampu 
meng- 
identifikasi- 
kan semua 
komponen 
yang tertera 
pada tabel 
pengamatan 
(masalah sosial, 
penyebab, 
akibat dan 
usaha untuk 
mengatasi). 


Siswa mampu 
meng- 
identifikasikan 
hampir seluruh 
komponen 
yang tertera 
pada tabel 
pengamatan 
(masalah sosial, 
penyebab dan 
akibat). 


Siswa mampu 
meng- 
identifikasi- 
kan sebagian 
komponen 
yang tertera 
pada tabel 
pengamatan 
(masalah sosial 
dan penyebab). 


Siswa mampu 
meng- 
identifikasi- 
kan salah satu 
komponen 
yang tertera 
pada tabel 
pengamatan 
(masalah 
sosial/ 
penyebab/ 
akibat atau 
usaha untuk 
mengatasi). 


Membuat 
kesimpulan 


Siswa mampu 
membuat 
kesimpulan 
akan hal yang 
mereka amati 
dengan tepat 
dan jelas. 


Siswa mampu 
membuat 
kesimpulan 
akan hal yang 
mereka amati 
dengan cukup 
tepat dan jelas. 


Siswa membuat 
kesimpulan 
akan hal yang 
mereka amati 
akan tetapi 
masih ada 
beberapa hal 
yang tidak 
sesuai dengan 
pengamatan- 
nya. 


Siswa membuat 
kesimpulan, 
tetapi tidak 
sesuai 

dengan hasil 
pengamatan. 


E. Mencari Informasi tentang Oleh-Oleh Khas Daerah 
KD IPS 3.2 dan 4.2 


Bentuk Penilaian : Non Tes 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


er a a ee a a a a a a a ee 


Rubrik Mencari Informasi tentang Oleh-Oleh Khas Daerah 


Kriteria 


Kemampuan 
mengamati 
dan meng- 
identifikasi 


Membuat 
kesimpulan 


4 


Siswa mampu 
mengamati 
dan meng- 
identifikasi- 
kan semua 
komponen 
yang tertera 
pada lembar 
pengamatan 
(Nama jenis 
oleh-oleh/ 
kegiatan, 
keunikan dari 
hal tersebut 
dan manfaat 
bagi warga 
sekitar) dengan 
sangat jelas. 


Siswa mampu 
membuat 
kesimpulan 
akan hal yang 
mereka amati 
dengan tepat 
dan jelas. 


3 


Siswa mampu 
mengamati 
dan meng- 
identifikasikan 
hampir seluruh 
komponen 
yang tertera 
pada lembar 
pengamatan 
(Nama jenis 
oleh-oleh/ 
kegiatan, 
keunikan dari 
hal tersebut 
dan manfaat 
bagi warga 
sekitar) dengan 
jelas. 


Siswa mampu 
membuat 
kesimpulan 
akan hal yang 
mereka amati 
dengan cukup 
tepat dan jelas. 


2 


Siswa mampu 
mengamati 
dan meng- 
identifikasi- 
kan sebagian 
komponen 
yang tertera 
pada lembar 
pengamatan 
(Nama jenis 
oleh-oleh/ 
kegiatan, 
keunikan dari 
hal tersebut 
dan manfaat 
bagi warga 
sekitar) dengan 
cukup jelas. 


Siswa membuat 
kesimpulan 
akan hal yang 
mereka amati 
akan tetapi 
masih ada 
beberapa hal 
yang tidak 
sesuai dengan 
pengamatan- 
nya. 


1 


Siswa mampu 
mengamati 
dan meng- 
identifikasi- 
kan salah satu 
komponen 
yang tertera 
pada lembar 
pengamatan 
(Nama jenis 
oleh-oleh/ 
kegiatan/ 
keunikan dari 
hal tersebut 
atau manfaat 
bagi warga 
sekitar). 


Siswa membuat 
kesimpulan, 
tetapi tidak 
sesuai 

dengan hasil 
pengamatan. 


ee 


a a a a a a a ee a a ee ee 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


35) 


4.3 


Meringkas teks penjelasan 
(eksplanes) pada media Sas 
k lek ik. 

Sst ta ce om 3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 
pengamatan tentang 
perpindahan kalor. 


Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual. 


3.1 ©Memahami gambar cerita. 


4.1 |Membuat gambar cerita. 


Tema 6 Subtema 3: Pengaruh Kalor terhadap Kehidupan 133) 


ee 


Tujuan Pembelajaran 


Dengan membuat diagram isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil 
kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara visual secara 
tepat. 


Dengan mengamati dan mengidentifikasi benda-benda di lingkungan 
rumah, siswa mampu menyusun tabel contoh benda-benda yang 
menggunakan konsep perpindahan kalor secara rinci dan lengkap. 


Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu mengidentifikasi bahan 
dan alat untuk membuat gambar cerita secara benar. 


Kegiatan Pendahuluan 


Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin 
tahu siswa, tentang topik yang akan dibahas pada tema dan mengingatkan 
kembali akan topik yang telah dibahas sebelumnya. 


- Apa kegiatan yang membutuhkan panas? 
- Apakah kegiatan itu akan berlangsung jika tidak ada panas? 


Guru kemudian membahas lebih jauh satu kegiatan berdasarkan hasil 
jawaban anak-anak atau bacaan pendek. Guru mengajukan beberapa 
pertanyaan kembali 


- Tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau 
pemanggang milik ibunya Dayu? 

- Proses perpindahan panas apa saja yang terjadidan perludiperhitungkan 
untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? 

- Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? 

- Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? 


Siswa akan menulis jawaban jawaban-jawaban tersebut di secarik kertas 
kecil. Simpanlah kertas tersebut. Kemudian kertas tersebut akan digunakan 
sebagai bahan bagi guru untuk menjelaskan lebih lanjut tentang cakupan 
topik bahan yang termasuk konduktor dan isolator. 


a a a a a a a a an a a a ee ee ee ee 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


—n —> : 
=) 
— 


Ayo Membaca 


* Siswa membaca bacaan yang berjudul “Bahan 
Konduktor dan Isolator di Sekitar Kita”. Dis- 
kusikanlah bersama-sama mengenai bacaan 
tersebut. Siswa diperbolehkan untuk meng- 
garisbawahi informasi penting dan kata-kata 
sulit yang ia temukan dalam bacaan. 


* Guru) memimpin diskusi dan membahas 
tentang isi informasi yang terdapat dalam 
bacaan. 


Ayo Menulis 


* Siswa menuliskan hal-hal yang ia pahami dan 
dapatkan dari bacaan. Siswa menuliskannya 
pada tempat yang tersedia. 


* Siswa membuat diagram untuk menjelaskan 
pokok pikiran dari bacaan yang mereka baca. 


* Siswa menggunakan diagramnya untuk men- 
jelaskan kembali tentang bacaan yang di- 
bacanya. Siswa menuliskan penjelasannya 
dalam satu paragraf dengan menggunakan 
bahasanya sendiri. Kegiatan ini digunakan 
untuk melihat pemahaman siswa tentang KD 
Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3, menjelaskan isi 
teks penjelasan pada media elektronik. 


Ayo Mengamati 


* Gurumeminta siswa untuk mengamati barang- 
barang yang ada di rumah siswa. 


* Siswa akan mengamati dan mengidentifi- 
kasikan barang-barang yang terdapat di rumah 
dan menuliskan tentang nama barang tersebut, 
bahan pembuatanya, kegunaannya, dan sifat 
hantaran panasnya. Siswa akan menuliskan 
hasil pengamatannya pada tabel yang telah 
disediakan. 


= 
Ayo Membaca se} 
, BS 


Bahan Konduktor dan Isolator di 
Sekitar Kita 


Barang-barang dalam  kehidupan sehari-hari, banyak yang 
memanfaotkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda 
peek i ‘A 


In panci merupakan benda yang memanfaatkan 


a 


ut? Selimut memerangkap ud 
rkan panas yang 
tetay 


yan yu. Bia: terbuc bat 
‘yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat 


er panes berasol dari alan lstik yang memanaskan kumparan di 

bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel istik ke pokaian 

moka pode alas atau bagian bewah setrika dibuat dari bahan logam. 

Sedangkan bogian pegangon seta terbuat dori post yang bert 
itor. 


w 
iS 
S 
S 
0c) 
= 
= 
nv 
S 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


* Siswa akan mempresentasikan hasilnya dan 
membuat 1 pertanyaan tentang hal yang ingin 
diketahuinya mengenai topik ini dan juga 
membuat kesimpulan akan kegiatan ini. 


* Guru mengingatkan kembali tentang gambar 


cerita 
Tayo Memboca ai 
* Guru menjelaskan tentang teknik untuk meng- psi aaa 


Gambar Cerita 


gambar cerita. Terdapat dua jenis teknik yaitu, 
teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan 
untuk menggambar ilustrasi dengan teknik r 
kering seperti pensil, arang, kapur, krayon, ae aad 
atau bahan lain yang tidak memerlukan air. i eyes 
Sedangkan, pada teknik basah media yang 
diperlukan berupa cat air, tinta bak, cat poster, 
cat akrilik dan cat minyak yang menggunakan 
air atau minyak sebagai pengencer. 


Pensil yang digunakan d 
‘adalah pensil ukuran 28 sai 


* Guru menunjukkan contoh-contoh alat yang 
dapat digunakan untuk membuat gambar 
ilustrasi (dapat menggunakan benda asli atau 
gambar). 


Ayo Mencoba 


* Gurumemintasiswauntukmembuatkelompok. 
Guru menunjukkan satu buah gambar. 


beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bok atou 
tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. 


* Guru dan siswa berdiskusi tentang gambar 
tersebut. Guru memberikan beberapa_ per- 
tanyaan. 


Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan 
menggunokan teknik basah. 


- Menurut kalian apa makna dari gambar 
ini? 

- Apa alat yang digunakan untuk membuat 
gambar ini? 


- Apateknik yang digunakan untuk membuat 
gambar ini? 


- Guru) akan = memberikan kesempatan 
siswa untuk menyampaikan pendapat dan 
jawabannya mengenai gambar tersebut. 


* Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan 
pembuka untuk memberikan pemahaman 
kepada siswa tentang KD SBdP 3.1 dan 4.1. 


* Siswaakan mencaricontoh gambar ilustrasi dari 
majalah dan koran. Siswa akan menggunting 
dan menempelkannya di kertas berukuran A4. 
Siswa juga akan mengamati gambar tersebut 
dan mengidentifikasikan makna dari gambar 
tersebut, alat yang digunakan dan teknik yang 
digunakan. 


* Siswa akan menuliskan kesimpulan_ dari 
kegiatan ini. 


Ayo Renungkan 


Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
disediakan untuk kegiatan refleksi ini. 


Kerja Sama dengan Orang Tua "1 E 


Bersama dengan orangtua, siswa memilih satu dari 
peralatan elektronik yang sering dipakai, siswa lalu 
mencari brosur yang menjelaskan bagian-bagian 
dari alat tersebut. Siswa mencari tahu tentang 
kegunaan bagian tersebut dan sifat hantarannya. 


Kegiatan Penilaian : 
A. Diagram Pokok Pikiran 


KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


Bentuk Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Diagram Pokok Pikiran 


Kriteria 4 3 2 1 
Isi Diagram | Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu 
merangkum/ merangkum/ merangkum/ merangkum/ 
meringkas isi meringkas isi meringkas isi meringkas isi 
bacaan dalam bacaan dalam bacaan dalam bacaan dalam 
bentuk diagram | bentuk diagram | bentuk diagram | bentuk diagram 
dengan tepat dengan cukup dengan cukup dengan kurang 
dan jelas. tepat dan jelas. | namun kurang _ | tepat. 
jelas. 
Penyajian Diagram Diagram Diagram Diagram kurang 
diagram disajikan disajikan disajikan jelas dan sulit 
dengan dengan jelas dengan cukup dipahami. 
sangat jelas dan mudah jelas dan 
dan mudah dipahami membutuhkan 
dipahami. namun bantuan guru. 
siswa masih 
membutuhkan 
bantuan guru. 


a a ee a ee a a a a a a ee ee 


B. Presentasi Hasil Pengamatan 
KD IPA 3.6 dan 4.6 


Bentuk Penilaian : Penugasan 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Presentasi Pengamatan 


Kriteria 4 3 2 1 
Kemampuan | Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu 
mem- mempresentasi- | mempresentasi- | mempresentasi- | mempresentasi- 
presentasi- kan hasil kan _hasil kan hasil kan hasil 
Kany basil pengamatan pengamatan pengamatan pengamatan 
pengamatan dengan tepat dengan dengan dengan 

dengan menyebutkan menyebutkan menyebutkan 
menyebutkan hampir seluruh sebagian salah satu 
seluruh komponen komponen komponen 
komponen pengamatan pengamatan pengamatan 
pengamatan (nama alat (nama alat dan (nama alat dan 
(nama alat dan bagiannya, bagiannya dan bagiannya/ 
dan bagiannya, bahan dan bahan). bahan/ 
bahan, kegunaan | kegunaan). kegunaan atau 
dan sifat sifat hantaran). 
hantaran). 
Sikap Percaya | Siswa mem- Siswa mem- Siswa mem- Siswa masih 
diri presentasi- presentasi- presentasi- kurang percaya 
kan _hasil kan hasil kan hasil diri dalam mem- 
pengamatan pengamatan pengamatan presentasi- 
dengan percaya dengan cukup dengan cukup kan hasil 
diri dan me- percaya diri dan percaya diri pengamatan 


nyampaikannya 
dengan suara 
yang jelas. 


menyampaikan- 
nya dengan 


suara yang jelas. 


tetapi ketika me- 
nyampaikannya 
suaranya kurang 
terdengar jelas. 


dan ketika me- 
nyampaikannya 
suaranya kurang 
terdengar jelas. 


Pemetaan Indikator Pembelajaran 


3.3. Meringkas teks penjelasan 
(eksplanasi) dari media 
cetak atau elektronik 


4.3. Menyajikan ringkasan teks 
penjelasan (eksplanasi) 
dari media cetak atau 
elektronik dengan 
menggunakan kosakata 
baku dan kalimat efektif 
secara lisan, tulis, dan 
visual 


3.1 
4.1 


(v0 Buku Guru SD/MI Kelas V 


Memahami gambar cerita 
Membuat gambar cerita 


Tujuan Pembelajaran 


Dengan mempresentasikan diagram, siswa mampu menyajikan hasil 
kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara visual dengan 
tepat dan jelas. 


Dengan mempresentasikan masalah dan menjelaskan penyebabnya, siswa 
mampu melaporkan pengalaman penerapan melaksanakan hak, kewajiban, 
dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara percaya diri. 


Dengan menuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar cerita, siswa 
mampu memahami gambar cerita secara jelas. 


Kegiatan Pendahuluan 


Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 


Ayo Membaca 


Guru mengulang kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. 


Guru bertanya kepada siswa, barang-barang apa saja yang termasuk 
konduktor dan isolator. 


Guru juga mengingatkan bahwa mesin mobil dan motor terbuat dari 
bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk 
memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi 
listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. 


Guru meminta 2 siswa untuk membacakan bacaan dalam buku siswa di 
depan kelas dengan suara lantang. 


Guru meminta siswa untuk membaca bacaan 
yang berjudul : “Masalah Sosial di Sekitar Kita 
dengan saksama”. 


Kemudian, siswa membuat diagram yang 
berisi pokok pikiran dari setiap paragraf. Siswa 
boleh menambahkan gambar. 


Lalu, siswa secara bergantian mempresentasi- See eae ees 
kan diagram yang sudah dibuatnya. Siswa |= 
yang lain memberikan tanggapan dan saran. 


Ayo Mengamati 


* Guru meminta siswa untuk membaca kembali 
bacaan tentang masalah sosial di sekitar kita. 


* Guru memberikan contoh cara mengerjakan 
tugas selanjutnya. 


* Guru menjelaskan bahwa siswa dapat me- 
lengkapi tabel dari keterangan yang ada pada 
bacaan. 


* Setelah selesai, siswa melakukan pengamatan 
tentang masalah sosial di sekitarnya. 


* Hasil pengamatan siswa dituliskan di dalam 
sebuah tabel. 


* Siswa dan temannya memilih salah satu 
masalah_ sosial yang sering terjadi_ di 
lingkungannya dan mempresentasikannya. 
Siswa dapat menjelaskan  penyebabnya, 
pihak yang terlibat, dan cara mengatasinya/ 
kewajiban apa yang’ harus’ dilakukan 
masyarakat agar masalah tersebut tidak terjadi 
lagi. 


Ayo Membaca 


* Guru menyiapkan beberapa gambar dengan 3 
teknik yang berbeda. 


* Guru meminta siswa untuk menceritakan apa 
yang terlihat dari gambar. 


* Guru menjelaskan fungsi gambar cerita. 
Gambar cerita merupakan gambar yang 
menceritakan sebuah - peristiwa yang 
menunjukkan kegiatan orang atau binatang 
dalam suatu peristiwa. 


* Guru juga menjelaskan bahwa sebuah gambar 
cerita harus memiliki gagasan atau tema 
yang jelas sesuai dengan cerita agar mudah 
dipahami. 


—_ 
Tayo Membaca sae 


Memahami Gambar Cerita 


* Siswamemilih salah satu gambar yang tersedia 
di bawah ini. 


* Kemudian, siswa memberi judul pada gambar 
tersebut, lalu) menuliskan sebuah _ cerita 
berdasarkan gambar tersebut. 


* Siswa juga mencari tahu juga media dan teknik 
menggambar yang digunakan. 


Ayo Renungkan 


* Siswamelakukan refleksi diridengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 


1. Apa topik pembelajaran yang paling menarik 
pada kegiatan pembelajaran hari ini? 
Mengapa? 


2. Apasaja kewajiban yang kamu lakukan pada 
hari ini? Menurutmu, apakah akibatnya 
kepadamu dan kepada orang lain jika kamu 
tidak melakukan kewajibanmu? 


Kerja Sama dengan Orang Tua "1 f 


Bersama dengan orang tuamu, carilah sebuah 
cerita bergambar dari buku. Pilihlah salah satu 
gambar pada buku itu, lalu mintalah anggota 
keluargamu secara bergantian menceritakan 
gambar itu. Catatlah apa yang terjadi. 


Kegiatan Penilaian 
A. Peta Konsep 


KD Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3 


Bentuk Penilaian : Non Tes 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Peta Konsep 


Kriteria 


4 


3 


2 


1 


Isi peta 
konsep 


Siswa mampu 
merangkum/ 
meringkas isi 
bacaan dalam 
bentuk peta 
konsep dengan 


tepat dan jelas. 


Siswa mampu 
merangkum/ 
meringkas isi 
bacaan dalam 
bentuk peta 
konsep dengan 
cukup tepat dan 
jelas. 


Siswa mampu 
merangkum/ 
meringkas isi 
bacaan dalam 
bentuk peta 
konsep dengan 
cukup namun 
kurang jelas. 


Siswa mampu 
merangkum/ 
meringkas isi 
bacaan dalam 
bentuk peta 
konsep dengan 
kurang tepat. 


Penyajian 
peta konsep 


Peta konsep 
disajikan 
dengan 
sangat jelas 
dan mudah 
dipahami. 


Peta konsep 
disajikan 
dengan jelas 
dan mudah 
dipahami 
namun 

siswa masih 
membutuhkan 
bantuan guru. 


Peta konsep 
disajikan 
dengan cukup 
jelas dan 
membutuhkan 
bantuan guru. 


Peta konsep 
kurang jelas 
dan sulit 
dipahami. 


ee 


a a a a a ee a en a a ee ee 


B. Masalah sosial di sekitar kita 
KD PPkn 3.2 dan 4.2 


Bentuk Penilaian : Tertulis dan presentasi 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


kriteria 


4 


3 


Z 


1 


Kelengkapan 
tabel 


Siswa mampu 
melengkapi 
tabel dengan 
semua kriteria 
yang ada 
(masalah sosial, 
penyebab, pihak 
yang terlibat, 
dan cara 
mengatasinya). 


Siswa mampu 
melengkapi 
tabel dengan 

3 kriteria 

yang ada 
(masalah sosial, 
penyebab, pihak 
yang terlibat, 
dan cara 
mengatasinya). 


Siswa mampu 
melengkapi 
tabel dengan 

2 kriteria 

yang ada 
(masalah sosial, 
penyebab, pihak 
yang terlibat, 
dan cara 
mengatasinya). 


Siswa mampu 
melengkapi 
tabel dengan 

2 kriteria 

yang ada 
(masalah sosial, 
penyebab, pihak 
yang terlibat, 
dan cara 
mengatasinya) 
dengan 
bantuan guru. 


Presentasi 


Siswa mem- 
presentasi- 

kan hasil 
pengamatan 
dengan percaya 
diri dan me- 
nyampaikannya 
dengan suara 
yang jelas. 


Siswa mem- 
presentasi- 

kan hasil 
pengamatan 
dengan cukup 
percaya diri 
dan me- 
nyampaikannya 
dengan suara 
yang jelas. 


Siswa mem- 
presentasi- 
kan hasil 
pengamatan 
dengan cukup 
percaya 

diri tetapi 
ketika me- 
nyampaikan- 
nya suaranya 
kurang 
terdengar jelas. 


Siswa masih 
kurang 
percaya diri 
dalam mem- 
presentasi- 
kan hasil 
pengamatan 
dan ketika me- 
nyampaikan- 
nya suaranya 
kurang 
terdengar jelas. 


C. Analisis Gambar Cerita 
KD SBdP 3.1 dan 4.1 


Bentuk Penilaian : Non Tes 


Instrumen Penilaian : Rubrik 


Rubrik Menganalisis Gambar Ilustrasi 


Kriteria 4 3 2 1 
Kemampuan | Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa masih 
menganalisis | menganalisis menganalisis menganalisis memerlukan 
gambar gambar gambar gambar bantuan untuk 
cerita cerita dengan cerita dengan cerita dengan menganalisis 

menjelaskan menjelaskan menjelaskan gambar 
tentang makna_ | beberapa satu bagian cerita yang 
dari gambar, bagian tentang | tentang makna _ | didapatkannya. 
alat yang makna dari dari gambar. 
digunakan dan_ | gambar dan 
teknik yang alat yang 
dilakukan. digunakan. 
Penyajian Hasil analisis Hasil analisis Hasil analisis Hasil analisis 
cerita dari gambar cerita gambar cerita gambar cerita gambar cerita 
gambar disajikan disajikan disajikan yang disajikan 
cerita dengan dengan jelas dengan cukup kurang jelas 
sangat jelas dan mudah jelas dan cukup | dan sulit 
dan mudah dipahami, mudah untuk dipahami. 
dipahami. namun dipahami. 
siswa masih 
membutuhkan 


bantuan guru. 


ee ee 


a a a a a a a a a ee 


e Kegiatan Literasi 1 


* Siswa membaca bacaan yang berjudul Pulau 
Alor. Siswa menggarisbawahi kalimat-kalimat 


penting yang ia temukan dalam bacaan. > eer 
' ’ Putri Alor 
* Siswa mengisi format review cerita yang css 
disediakan untuk menumbuhkan keterampilan Hi 
literasinya. 
* Siswa menuliskan judul cerita dan pengarang- tannin a mena an at 
sehingga ia tak melihat bintang dan bulan bersi i pesisir pantai 
nya. : : 


- Siswa mengidentifikasikan tokoh utama dan 


"Apa yang menyebabkan. 12" Putri menceritakan 


sang Ratu marah 
keluh kesahnya, "Tinggal di Alor adalah suatu kenikmatan bagiku. Air laut 


tokoh lain yang ia temukan, siswa meng- Sierra eee trees 
identifikasi di mana cerita tersebut terjadi. ees ea aero 
200 sstusion so cy 


* Siswa menggunakan keterampilan berpikirnya 
untuk menemukan masalah yang _ terjadi 
dalam cerita dan bagaimana masalah tersebut 
diselesaikan. 


* Siswa mencari pesan moral yang ia petik dari 
cerita tersebut. 


JWG UN COMING: 2 > 2 icitdencwcesactcncedtsaieennotdenndusunideddedcntvecedudessidedsvecstueestedentidesdeanetvecesveueisuad 


RING! Sy ierrcceneet corcteenencpenerrent perder wens nemtesreetrentempatpeeeentoeteieeteetegeereies 


Tokoh Utama: Di manakah cerita ini terjadi? 


Apa yang terjadi dengan tokoh Mengapa hal itu terjadi? 
utama? 


Tema 6 Subtema 4: Literasi 17) 


Bagaimana masalah dalam cerita ini 
diselesaikan? 


Kapankah waktu terjadinya cerita 
ini? 


* Guru mengingatkan kembali tentang salah 
satu tokoh dalam cerita yaitu “Si Nelayan 
Muda”. Guru mengaitkan kehidupan nelayan 
muda ini dengan kehidupan nelayan yang 
memanfaatkan angin laut dan angin darat. 


* Siswa menggambarkan bagaimana si nelayan 
Muda memanfaatkan angin darat dan angin 


laut untuk bekerja. 


* Siswa memberikan keterangan untuk mem- 


perjelas gambarnya. 


Kegiatan literasi 2 


Siswamencermati gambar peta daerah kebumen 
Jawa Tengah yang disajikan di buku. 


Siswa mengisi format review cerita yang 
disediakan untuk menumbuhkan keterampilan 
literasinya. 


Siswamenuliskan judulceritadan pengarangnya. 


Siswa mengidentifikasikan tokoh utama dan 


Pahlawan Buku 
Penuls: Ganda Ru 


tokoh lain yang 


* Siswa menggunakan keterampilan berpikirnya 
masalah yang 


untuk menemukan 


ia temukan, siswa meng- 
identifikasi di mana cerita tersebut terjadi. 


Maya!" sapa Nur dan Sekar kepada Bu Maya petugas 


terjadi 


dalam cerita dan bagaimana masalah tersebut (in ae 


diselesaikan. 


* Siswa mencari pesan moral yang ia petik dari 


cerita tersebut. 


Judul Cerita : 


Pengarang 


Tokoh Utama: 


utama? 


Bagaimana masalah dalam cerita ini 
diselesaikan? 


Kapankah waktu terjadinya cerita 
ini? 


Tema 6 Subtema 4: Literasi 149) 


Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? 


Guru) menanyakan kepada siswa_ tentang 
kegiatan membaca yang mereka biasa laku- 
kan di perpustakaan. Siswa diminta untuk 
mengidentifikasikan orang-orang yang terlibat 
dalam kegiatan perpustakaan. 


Siswa mengidentifikasikan hak dan kewajiban 
dari orang-orang yang terlibat tersebut. 


Siswa juga menganalisis kemungkinan yang 
akan terjadi, apabila salah satu orang yang 
terlibat di perpustakaan tidak melakukan 
tanggung jawabnya. 


Siswa menuliskan hasil identifikasi dan 
analisisnya ke dalam tabel yang disediakan. 


ti aku perbaiki dahulu baru dibaco, 


rang sudah ada dua pahlawan buku di sekolah kita! celetuk Bu 


Orang yang Terlibat di 
Perpustakaan Sekolah 


Peran 


Hak 


Kewajiban 


Kemungkinan yang terjadi jika salah satu orang yang terlibat di dalam per- 
pustakaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya: 


e Kegiatan Literasi 3 


Siswa mengisi format review cerita yang 
disediakan untuk menumbuhkan keterampilan 
literasinya. 


Siswa menuliskan judul cerita dan pengarangnya 


Siswa mengidentifikasikan tokoh utama dan 
tokoh lain yang ia temukan. Siswa meng- 
identifikasi di mana cerita tersebut terjadi. 


Siswa menggunakan keterampilan berpikirnya 
untuk menemukan masalah_ yang _ terjadi 
dalam cerita dan bagaimana masalah tersebut 
diselesaikan. 


Siswa mencari pesan moral yang ia petik dari 


© Kegiatan Literasi 3 


Kisah Kakak Beradik Nelayan 


cerita tersebut. 


Judul Cerita : 


Pengarang 


Tokoh Utama: 


utama? 


Bagaimana masalah dalam cerita ini 
diselesaikan? 


ini? 


Tema 6 Subtema 4: Literasi 151) 


as 


Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? 


Guru) =meminta 


untuk membaca 


kembali cerita degan seksama. Siswa mem- 
bandingkan kedua tokoh Rako dan Maro, siswa 
membandingkan bagaiaman kedua_ tokoh 
tersebut melakukan kewajiban dan tanggung 


jawabnya. 


Rako 


Maro 


Apakah hak 
keduanya? 


Apakah kewajiban 
keduanya? 


Apakah ia melakukan 
kewajibannya? 
Jelaskan! 


Apakah tanggung 
jawabnya? 


Apakah ia melakukan 
tanggung jawabnya? 
Jelaskan? 


Apa saja akibat dari 
perbuatannya? 


a a a a a a a a a ee 


e Kegiatan Literasi 4 


- Siswa mengisi format review cerita yang 
disediakan untuk menumbuhkan keterampilan 
literasinya. 

* Siswa menuliskan judul cerita dan pengarang- 
nya. 

* Siswa  mengidentifikasikan tokoh utama 
dan tokoh lain yang ia temukan. Siswa 
mengidentifikasi di mana cerita tersebut terjadi. 


Siswa menggunakan keterampilan berpikirnya 
untuk menemukan masalah yang terjadi da- 
lam cerita dan bagaimana masalah tersebut 


Laut Kita Penuh Harta Karun 
Penulis: Elita Pratiwi 


diselesaikan. 


* Siswa mencari pesan moral yang ia petik dari 


cerita tersebut. 


Judul Cerita : 


Pengarang 


Tokoh Utama: 


utama? 


Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? 


Tema 6 Subtema 4: Literasi 153) 


Siswa memerhatikan beberapa kata yang 
dicetak tebal pada bacaan di atas. 


Siswa mencatat dan mencari artinya dari 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 


Siswa membuat paling sedikit dua kalimat 
lengkap dengan menggunakan_§kata-kata 
baku. 


Kata Arti 


Kalimat 


> eo a eae eee ee ee ee ee 


a ee ee ee re ee ee 


ee 


e Kegiatan literasi 5 


Siswa mengisi format review cerita yang 
disediakan untuk menumbuhkan keterampilan 
literasinya. 


Siswamenuliskan judulceritadan pengarangnya. 


Siswa mengidentifikasikan tokoh utama dan 
tokoh lain yang ia temukan, serta meng- 
identifikasi di mana cerita tersebut terjadi. 


Siswa menggunakan keterampilan berpikirnya 
untuk menemukan masalah_ yang _ terjadi 
dalam cerita dan bagaimana masalah tersebut 
diselesaikan. 


Siswa mencari pesan moral yang ia petik dari 


Laut Kita Penuh Harta Karun 
Penulis: Elita Protiwi 


cerita tersebut. 


Judul Cerita : 


Pengarang 


Tokoh Utama: 


Kegiatan apa yang diikuti tokoh 
utama? 


Apakah tokoh utama mengikuti 
kegiatan tersebut? 


Mengapa tokoh utama tidak menyu- 
kai kegitan tersebut? 


ini? 


Tema 6 Subtema 4: Literasi 155) 


Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? 


* Guru) mengingatkan kembali tentang api 
unggun yang merupakan bagian kegiatan 
berkemah, dan merupakan contoh peristiwa 
perpindahan panas dalam kehidupan sehari- 
hari. 


* Siswa menggambarkan sebuah peristiwa cara 
memindahkan panas melalui konveksi, radiasi, 
dan konduksi. 


* Siswa memberi catatan pada gambar untuk 
memperjelas. 


* Siswa menggambar dengan menggunakan 
media kering dan mengunakan alat, serta 
bahan yang ada disekitarnya. 


. 


d 


e Kegiatan literasi 6 


Siswa mengisi format review cerita yang 
disediakan untuk menumbuhkan keterampilan 
literasinya. 


Siswamenuliskan judulceritadan pengarangnya. 


Siswa mengidentifikasikan tokoh utama dan 
tokoh lain yang ia temukan, serta meng- 
identifikasi di mana cerita tersebut terjadi. 


Siswa menggunakan keterampilan berpikirnya 
untuk menemukan masalah yang _ terjadi 
dalam cerita dan bagaimana masalah tersebut 
diselesaikan. 


Siswa mencari pesan moral yang ia petik dari 


Persami Pertama Dea 
Penulis: Niken Ari 


cerita tersebut. 


Judul Cerita : 


Pengarang 


Tokoh Utama: 


utama? 


Bagaimana masalah dalam cerita ini 
diselesaikan? 


ini? 


Tema 6 Subtema 4: Literasi 17) 


Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita di atas? 


* Guru membeikan penjelasan bahwa negeri kita 
kaya akan budaya dan karya seni, termasuk 
lagu daerah dan karya seni tari. 


* Siswa memilih salah satu lagu daerah dan 
tari daerah dari betawi atau dari daerah yang 
belum pernah mereka kunjungi 


* Siswa mencari informasi tentang lagu dan 
tari daerah tersebut dari berbagai sumber 
dan menuliskan hasilnya dalam tabel yang 
disediakan. 


Nama Lagu Daerah 


Asal 


Lirik Lagu 


Dimainkan pada Tangga Nada: 


Makna Lagu 


Nama Tari Daerah 


Asal 


Pola Lantai 


Makna Tari 


Daftar Pustaka 


Adi Yudianto, Suroso, dkk. 2003. Ensiklopedi Sains dan Kehidupan. Jakarta. 


Amin, Choirul. Priyono, Amin. 2009. I/mu Pengetahuan Alam 4 untuk SD dan 
MI Kelas IV. Jakarta. Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional. 


Aprilia. Achyar, Afifatul. 2010. IImu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI Kelas 
4. Jakarta. Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional. 


Brewer, Sarah. 1997. Fakta Tubuh. Jakarta: Penerbit Erlangga. 


BSNP. 2006. Standar Isi Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/ MI. 
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 


Choirul, Amin. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 4. Jakarta. Pusat Perbukuan, Ke- 
menterian Pendidikan Nasional. 


Foresman, Scott. 2008. Science. The Diamond Edition. Illinois: Scott Foresman. 


Hisnu P, Tantya. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Jakarta. Pusat Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan Nasional. 


Margono, Tri Edi. Abdul Aziz. 2010. Mari Belajar Seni Rupa. Jakarta. Pusat Per- 
bukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. 


Nuscholis, Hanif. Mafrukhi. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia untuk Se- 
kolah Dasar Kelas V. Jakarta. Penerbit Erlangga. 


Nurhadi. 2009. Mengenal Lingkungan Sekitar IIlmu Pengetahuan Sosial 5. Ja- 
karta. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. 


Subekti, Ari, dkk. 2010. Seni Budaya dan Keterampilan. Jakarta. Pusat Perbuku- 
an, Kementerian Nasional. 


Sutoyo. 2009. IPS 4. Jakarta. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Na- 
sional. 


Tim Abdi Guru. 2007. Kreasi Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD Kelas V. 
Jakarta. Penerbit Erlangga. 


Wahyono, Budi. 2008. Iimu Pengetahuan Alam 4. Jakarta. Pusat Perbukuan, 
Kementerian Pendidikan Nasional. 


Yuliati, Reny. Ade Munajat. 2008. I/mu Pengetahuan Sosial: SD/MI Kelas V. Ja- 
karta. Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. 


www.jdih.pom.go.id, VUD 1945 Amandemen 4. 


A A A A A RR A A Rg 


er a ee a a ee a a a a a a ee er 


I Profil Penulis 


Nama Lengkap ~ : Fransiska Susilawati, S/'Hut, M.Pd 
Nomor HP : 081380445866 


E-mail 


Akun Facebook _ : Fransisca Susilawati 
Alamat Kantor — : Sekolah Bogor Raya, Perumahan Danau Bogor Raya, Bogor 
Bidang Keahlian _: Pengelolaan kelas dan proses pembelajaran, Desain Instruksional 


: Jengsisca@gmail.com 


(written curriculum, taught curriculum, assessed curriculum), Kuri- 
kulum terpadu (/B PYP), Integrasi TIK dalam pembelajaran kelas, 
Penilaian Kinerja Guru, Public Speaking 


MH Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 


1. 


2. 


3: 


4. 


Sejak tahun 2002 sampai 2009 mengabdi sebagai pendidik dan memegang tanggung jawab 
sebagai guru kelas SD dan koordinator guru 

Sejak tahun 2008 Aktif menulis buku-buku sekolah jenjang Sekolah Dasar, tentang IImu 
Pengetahuan Alam SD , Matematika SD, Biologi SMP dan Pembelajaran Tematik 

Sejak tahun 2009 sampai sekarang mengabdi sebagai kepala sekolah SDS Bogor Raya yang 
merupakan Sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) 

Sejak tahun 2009 sampai sekarang aktif memberikan pelatihan di bidang pendidikan dan 
seminar parenting 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


1. 


2. 


3. 


$3: Program Pascasarjana/Program Studi Manajemen Sumber daya Manusia. Universitas Negeri 
Jakarta (masuk tahun 2012, dalam penyusunan disertasi) 

$2: Program Pascasarjana/Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Pelita Harapan Jakarta 
(masuk tahun 2008, lulus tahun 2010). 

$1: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (masuk tahun 1996, lulus tahun 2001) 


@ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 


1. 


WP ONAUAWN 


10. 


LB Tematik Matematika Kelas, ditulis bersama tim, Grasindo, 2009 

LB Tematik Matematika Kelas 2, ditulis bersama tim, Grasindo, 2009 

LB Tematik Matematika Kelas 3, ditulis bersama tim, Grasindo, 2009 

Buku ATM PR IPA Kelas 1, Grasindo, 2009 

Buku ATM PR IPA Kelas 3, Grasindo, 2009 

Seri Panduan Belajar dan Evaluasi IPA Kelas 6, Grasindo, 2009 

PASS UASBN SD, Grasindo, 2010 

Ringtone Biologi SMP 7,8,9, Grasindo, 2012 

Tematik Terpadu untuk kelas 5 SD (Buku Siswa), Puskurbuk, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Jakarta,2014 

Buku Guru Tematik Terpadu kelas 5, Puskurbuk, Kementerian Pendidikan dan Kebuyaan Jakarta, 
2014 


. Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Kelas 4 SD (9 Tema), ditulis bersama tim, Penerbit Erlangga, 


2013 
Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Kelas 5 SD (9 Tema), ditulis bersama tim, Penerbit Erlangga, 
2014 
Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Kelas 6 SD (9 Tema), ditulis bersama tim, Penerbit Erlangga, 
2015 


ive) 
S 
Z 
(= 
CQ) 
iS 
: 
WN 
9g 
ES 
w 
Q 
je) 
W 
< 


Nama Lengkap _ : Diana Puspa Karitas 


Nomor HP : 0251-8378873 

E-mail : dee_amartya@hotmail.com. 

Akun Facebook _ : Diana Karitas 

Alamat Kantor — : Sekolah Bogor Raya Perumahan Danau Bogor Raya, Bogor 


Bidang Keahlian  : Pengelolaan kelas dan proses pembelajaran Disain kuriku- 
lum dan pengajaran padaKurikulum terpadu IB (interna- 
tional Baccalaureate) 


M@ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 
1. 2002 - 2009: Guru dan koordinator guru di Sekolah Bogor Raya, Bogor. 
2. 2010 -sekarang: Wakil Kepala Sekolah dan Koordinator Kurikulum di 
Sekolah Bogor Raya, Bogor. 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
1. $2:Teknologi Pendidikan/Manajemen Pendidikan Universitas Pelita Harapan (2010 - dalam 
penyusunan tesis). 
2. $1:Fakultas Pertanian, Jurusan Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor (1991 - 1996). 


@ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. LB Tematik IIlmu Pengetahuan Sosial Kelas 2, ditulis bersama tim, Penerbit Grasindo. Tahun 2009. 
LB Tematik Il mu Pengetahuan Sosial kelas 3, ditulis bersama tim. Penerbit Grasindo. Tahun 2009. 
Buku Siswa Tematik terpadu Kurikulum 2013 kelas 5. Puskurbuk. Tahun 2014 
Buku Guru Tematik terpadu Kurikulum 2013 kelas 5. Puskurbuk. Tahun 2014 
Pembelajaran Tematik Terpadu untuk Kelas 5 SD, bersama tim, Penerbit Erlangga. 2014 
Pembelajaran Tematik Tematik Terpadu untuk Kelas 6 SD, bersama tim, Penerbit Erlangga. 2015 


Au WH 


I Profil Penelaah 


Nama Lengkap : Dra. Widia Pekerti, M.Pd. 

Telp. Kantor/HP :0274.548202 / 08122691251 
E-mail a 

Alamat Kantor : Kampus Universitas Negeri Jakarta 


Bidang Keahlian : Pendidikan Seni Musik 


M@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
Dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Seni Musik (2009-sekarang). 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
1. $2: Teknologi Pendidikan UNJ Jakarta, 1997. 
2. $1:Pendidikan Seni Musik IKIP Jakarta, 1971. 


@ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 
1. Buku Seni Budaya SMP-SMA November 2014 
2. Buku Seni Budaya SMP-SMA Desember 2015 
3. Buku Tematik (Seni Budaya) Desember 2015 
4. Buku Tematik (Seni Budaya) Januari 2016 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Studi Lagu-lagu bernafaskan kedaerahan dan perjuangan untuk pendidikan keluarga, Direktorat 
PAUD dan Keluarga, Dikdasmen, 2016 

2. Studi banding pendidikan di Indonesia; Suny at Albany University, NY, 1995 dan 1996, Otago 
University 2004 dan Nanyang University, 2006. 

3. Penelitian mandiri, antara lain: Musik Balita di TK Ora Et Labora 2004 - 2006; Kursus Musik untuk 
Balita di Eduart 2002-2004 dan di Yamuger 2010 - sekarang; serta penelitian pada bayi, 2009 
hingga kini. 

4. Penelitian-penelitian seni dan budaya tahun dilndonesia Yang kondusif Dalam Pembudayaan 
P4 (1982-1990). 


5. Penelitian: Pengaruh Hasil Pembelajaran Terpadu matematik dan Musik Terhadap Hasil Belajar 
Matematik murid Kelas 1 SD. Thesis, IKIP, Jakarta. 1997. 

6. Penelitian Pengaruh Pembelajaran Folk Song Terhadap Minat Seni Musik di SMP Regina Pacis 
Jakarta , Skripsi: IKIP Jakarta, 1971. 


Nama Lengkap 
Telp Kantor/HP 
E-mail 

Akun Facebook 


: Suharji, S.Kar. MHum 
: 0271 647658./087836384461 
: suharji_harji@yahoo.com 


w 
c 
S 
S 
9) 
= 
= 
n 
= 
= 
z 
o 
a) 
1) 
< 


Alamat Kantor : Ki Hajar Dewantara No. 19, Kentingan, Jebres, Surakarta. 57126 
Bidang Keahlian : Seni Tari 


M@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
Pegawai tetap di Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) tahun 1982-sekarang. 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
7. 2001, Universitas Gadjah Mada (UGM) Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa 
8. 1986, Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI), Tari 


@ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 
Buku Tematik SD/MI Kelas | - VI (2016) 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. 2008, Tari Warok Suro Indeng Sebagai Ekspres, Bagi Masyarakat Desa Jrakah, Dana Hibah A2 

2.2011, Pengembangan Kreatifitas Kesenian Rakyat sebagai Pelestarian Budaya dan Upaya 
Pembentukan Karakter Generasi Muda, Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

3. 2012, Tari Tayub Sebagai Sarana Upacara Ritual Di Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kudus, 
Dana DIPA ISI Surakarta 

4. 2013, Angguk Rodhat Suko Budoyo Desa Seboto, Kecamatan Ampel sebagai Aset Wisata 
Kabupaten Boyolali (anggota), Dana DIPA ISI Surakarta 

5. 2013, Konservasi Seni Budaya Tradisi Jawa Tengah (anggota), Unggulan Perguruan Tinggi DP2M 
DIKTI 

6. 2013, Pengembangan Kreativitas Kesenian Rakyat Sebagai Pelestarian Budaya dan Upaya 
Peningkatan Industri Kreatif Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang 
Tahap I., Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

7. 2014, Pengembangan Kreativitas Kesenian Rakyat Sebagai Pelestarian Budaya dan Upaya 
Peningkatan Industri Kreatif Di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang 
Tahap II., Dana Hibah Bersaing DP2M DIKTI 

8. 2015, Pengkayaan Tari Gandrungan Gagah Gaya Surakarta, Dana DIPA ISI Surakarta 

9. 2015, Seni Pertunjukan Tradisional Jawa Tengah (anggota), Fondamental DP2M DIKTI 

10. 2015, Kreativitas Tari Soreng Sebagai Pelestarian Budaya Dan Aset Wisata Di Desa Bandungrejo 

Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang (anggota), Kemendiknas Prop Jawa Tengah 


NamaLengkap_ : Dr. Erlina Wiyanarti M.Pd. 

Telp. Kantor/HP : 022201313/085721508811 
E-mail : erlina.wiyanarti93@gmail.com 
Akun Facebook : Tidak ada 

Alamat Kantor : JI Setia Budhi No 229. Bandung 
Bidang Keahlian : Pendidikan IPS dan Sejarah 


@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
1. 1986 s.d sekarang: dosen UPI 
2. 2009s.d sekarang: asesor dan instruktur PLPG 
3. 20115s.d sekarang sekarang: Tim penulis soal OSN IPS SMP 


4. 2013 s.d 2015: Instruktur workshop guru Sejarah,Direktorat Sejarah dan nilai tradisi. 
Kemendikbud 

5. 2013s.d 2015: Ketua Tim Pengembang Museum Pendidikan Nasional 

6. 2014: Tim Penulis Pedoman dan Penilaian Pendidikan Karakter SMP. Puspendik.Kemendikbud. 

7. 2015 s.d akhir Februari: Sekertaris Departemen Pendidikan Sejarah UPI Bandung 

8. 2016 Januari s.d sekarang: Kepala Museum Pendidikan UPI Bandung 

9. 2016: Tim Penulis Bahan ajar Workshop Guru Sejarah. Direktorat Sejarah, nilai tradisi dan museum 


Kemendikbud. 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
1. $3: Sekolah Pasca Sarjana/program studi Pendidikan IPS/Universitas Pendidikan Indonesia (lulus 
2011 ) 
2. S2: Sekolah Pasca Sarjana/program studi Pendidikan IPS/Universitas Pendidikan Indonesia (lulus 
1999) 
3. $1: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial /Pendidikan Sejarah/IKIP Bandung (lulus tahun 
1984) 


@ Judul Buku yang Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 
1. Buku Teks SD Kelas | - Kelas VI 
2. Buku teks IPS SMP 
3. Buku Teks Sejarah SMA 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 


Nama Lengkap : Dr. Bambang Prihadi, M.Pd. 
Telp. Kantor/HP :0274-586160 psw. 383/ 082220514318 
E-mail : prihadisS8@gmail.com, bbg_prihadi@yahoo.com 


Akun Facebook he 

Alamat Kantor : Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta 

Bidang Keahlian : Seni Rupa 


@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
2010-2016: Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 


H Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


1. $2: Program Pascasarjana UNY/Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (1979-2007). 
2. $1:Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta/Jurusan Pendidikan Seni Rupa. 


@ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

Buku Pegangan Guru Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

Buku Pegangan Guru untuk SD/MI Kelas |- Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 
Buku Pegangan Siswa untuk SD/MI Kelas | - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 
Buku Nonteks Seni Budaya (Seni Rupa dan Prakarya) untuk SD dan SMP. 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV “Bhumi Cipta Mandiri” 


Oa: Nes 


Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Anggota). 
2. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni Rupa Terintegrasi dengan Karakter 
Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) (Anggota) 


Nama Lengkap : Drs. Suharsono, M.Hum. 


Telp. Kantor/HP : 0274513096/Hp 081227448105 

E-mail : hars_yogya@yahoo.com; hars@ugm.ac.id 

Akun Facebook : Suharsono Lare Osing 

Alamat Kantor : Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 
Bidang Keahlian : Linguistik 


M@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

1. 1989—sekarang: dosen Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas IIlmu Budaya, Universitas Gadjah 
Mada 

2. 2003—2005: Kepala Indonesian Language and Culture Learning Service (Inculs), Fakultas Ilmu 
Budaya UGM 

3. 2007—2008: dosen tamu di Jurusan Bahasa Indonesia, Faculty of Asian Languages and Cultures, 
Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Tiongkok 

4. 2009—2011: Sekretaris Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas II mu Budaya UGM 


HM Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


1. $2: Fakultas Pasca Sarjana UGM, Jurusan Sastra Indonesia dan Daerah, Program Studi Linguistik 
(1991—1996) 
$1: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Jurusan Sastra Indonesia (1985—1988) 


BA: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Jurusan Sastra Indonesia (1982—1985) 


udul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

Lentera Indonesia, Buku 1 (Pusat Bahasa, Kemendikbud, 2004) 

Lentera Indonesia, Buku 2 (Pusat Bahasa, Kemendikbud, 2005) 

Lentera Indonesia, Buku 3 (Pusat Bahasa, Kemendikbud, 2006) 

Bahasa Indonesia untuk SMP (Pusat Perbukuan, Depdiknas, 2005) 

Bahasa Indonesia untuk SMA (Pusat Perbukuan, Depdiknas, 2005) 

Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa Tiongkok (Buku 1 Tingkat Dasar, Buku 2 Tingkat Menengah, 
Buku 3 Tingkat Lanjut; Faculty of Asian Languages and Cultures, Guangdong University of Foreign 
Studies, China (2007)) 

Bahasa Indonesia untuk SD (BNSP, Depdiknas, 2008) 

Bahasa Indonesia untuk SMP (BNSP, Depdiknas, 2008) 

Bahasa Indonesia untuk SMA (BNSP, Depdiknas, 2008 


udul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
“Penggunaan Metafora dalam Layla Majnun’, Jurnal Adabiyyat, Desember 2014 
“Pemerolehan Klausa Relatif pada Pemelajar BIPA: Kajian Bahasa Antara’, Jurnal Litera, April 2015 


c WN 


DAU RWNS 


NreE COON 


Nama Lengkap : Dr. Vincentia Irene Meitiniarti, M.P 
Telp. Kantor/HP : 0298-321212 (ext. 305)/0816663564 atau 08112784749 
E-mail : irene_meiti@yahoo.com 
Akun Facebook : irene meitiniarti 
Alamat Kantor : Fakultas Biologi UKSW, JI. Diponegoro 52-60 Salatiga 
Bidang Keahlian : Biologi (khususnya Mikrobiologi) 
M@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
1. Dosen di Fakultas biologi UKSW sejak th 1987-sekarang 
2. Kaprodi Biologi thn 2009-2015 
3. Satgas kurikulum Prodi Biologi dan Pendidikan UKSW th 2012-2014. 


4. Tutor dalam Program pengayaan kurikulum, pedagogi, dan teknologi komunikasi informasi guru- 
guru Sulawesi Utara th 2012 


w 
S 
S 
9) 
= 
= 
n 
= 
= 
z 
® 
a) 
i) 
< 


5. Tutor dalam Pelatihan Teknik Dasar Biologi Sel dan Biologi Molekuler th 2012 
6. Dosen tamu di FKIP UKAW bidang Bioteknologi th 2013 

7. Satgas SNPT UKSW th 2015-sekarang 

8. Satgas AIPT UKSW th 2015-sekarang 

9. Anggota Dewan Penyunting jurnal BIOTA (UAJY) th 2007-sekarang 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


1. $3: Fakultas Biologi, UGM (tahun 2003 - tahun lulus 2008) 
2. $2: Fakultas Pertanian (bagian Mikrobiologi) UGM (tahun 1991 - tahun lulus 1994) 
3. S1:Fakultas Biologi, UGM (tahun 1981 - tahun lulus 1986) 


@ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 
1. Kegiatanku (BTP kelas 1) 
Cita-citaku (BTP kelas 4) 
Berbagai pekerjaan (BTP kelas 4) 
Sehat itu penting (BTP kelas 5) 
Integrasi alkitab dalam subyek pembelajaran (Khoe Yoe Tung), bagian Biologi dan Iman Kristen 
Berbagai artikel di Jurnal BIOTA (terbitan UAJY) 


Ekologi tropis 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
a. Biodegradasi pewarna azo (2009) 
b. Isolasi mikroba pendegradasi pewarna tekstil dari limbah industri tekstil dan penyamakan kulit 
(2010 dan 2011) 
c. Isolasi bakteri toleran Cr(VI) dari limbah industri penyamakan kulit dan rhizosfir A. indica (2011) 
d. Identifikasi molekuler beberapa bakteri toleran Cr(VI) hasil isolasi dari limbah penyamakan kulit dan 
rhizosfir A. indica (2012) 
Potensi reduksi Cr(VI) oleh kultur murni dan campur bakteri Sp R3 dan Sp R17 2013 
Digitalisasi pengetahuan lokal di Jawa Tengah (2013) 
Reduksi Cr (VI) oleh bakteri SpR3 dan SpR17 pada tanah sebagai media tanam dan diimobilisasi 
menggunakan Ca-alginat (2014) 
h. Pembelajaran teknologi fermentasi menggunakan metode service learning (2015) 


NOUR WDN 


emo 


Nama Lengkap : Dra. Yetty Auliaty, M.Pd. 

Telp. Kantor/HP : (021) 5254912/081585126058 

E-mail : yettyauliaty@yahoo.com 

Akun Facebook i 

Alamat Kantor : Kampus E UNJ JI. Setiabudi | No. 1 Jakarta Selatan 

Bidang Keahlian : Pendidikan IIlmu Pengetahuan Alam (IPA ) , Pendidkan Biologi 


M@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
1. Ketua Laboratorium IPA Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNJ (2010 — 2016) 
2. Ketua Rumpun Matakuliah IPA Jurusan PGSD FIP UNJ (2010 - 2016 ) 
3. Dosen PGSD FIP UNJ (1990 - sekarang) 


HM Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


1. $2: Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta.tahun 
2010 
2. S1: Fakultas Pendidikan Matematika dan IImu Pengetahuan Alam/ Jurusan Pendidikan Biologi / 


IKIP Jakarta tahun 1982 
@ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 


1. Buku-buku Teks SD Kelas | - Kelas VI. 
2. Buku-buku Teks Biologi SD, SMP, SMA, SMK. 


3. Buku-buku Non Teks Biologi 


H@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengaruh model pembelajaran contekstual teaching and learning,terhadap sikap ilmiah,motivasi 
belajar,berpikir kritis,|kecerdasan interpersonal,dan hasil belajar IPA di kelas V SD,Kecamatan Pulo 
Gadung Jakarta Timur( 2015 ) 

2. Pengaruh pengetahuan dan pekerjaan orang tua terhadap pengetahuan gizi anak sekolah Dasar. 
2014 

3. Model Penilaian Lembar Kerja Siswa IPA Berbasis Kurikulum 2013 Bagi Mahasiswa PGSD UNJ (2014- 
2015). 

4. Pengembangan Model Peran Orang Tua, Guru, dan Masyarakat dalam Proses Pembelajaran untuk 
Membentuk Intensi Berperilaku Anak Peduli Lingkungan (2015). 


Nama Lengkap : Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si 
Telp. Kantor/HP : 0341-551312/08155508949 

E-mail : nurwahyu.fis@um.ac.id 

Akun Facebook me 

Alamat Kantor : JI. Semarang No. 5 Malang 

Bidang Keahlian : PPKn 


M@ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
1.1. 1990 - 2016: Dosen di Program Studi PPKn, FIS Universitas Negeri Malang. 
2. 2000- sekarang; fasilitator dalam berbagai kegiatan pemberdayaan guru PPKn di P4 TK PKn dan IPS 
serta di beberapa lembaga lainnya 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


1. $3: Program studi Teknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Malang (2010-2013) 

2. S2:Program studi IImu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang (1998 - 2001) 
3. S2:Pendidikan IPS-SD, IKIP Bandung (1995 - 1998) 

4. S1: PMP & Kn, FPIPS, IKIP Ujung Pandang (1984 - 1989). 


@ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 
1. Buku Siswa Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015 
2. Buku Guru Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015 
3. Buku PPKn SMA, sejak tahun 2005. 
M@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
1. Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Keterampilan Intelektual siswa yang 
Memiliki Gaya Kognitif Berbeda dalam Mata Pelajaran PKn; 2013. 


2. Kapabilitas Keterampilan Intelektual Mahasiswa Jurusan HKn terhadap Materi Pelajaran PPKn; 2014. 
3. Keterampilan Intelektual sebagai Warga Negara Indonesia siswa SMA di Kota Malang; 2015. 


NamaLengkap : Drs. Margono, M.Pd., M.Si 
Telp. Kantor/HP : - 

E-mail : margono.fis@um.ac.id 
Akun Facebook : Margono Makswin 
Alamat Kantor =: - 

Bidang Keahlian : Pendidikan Pancasila 


M@ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 
1. 1987 - sekarang : Dosen pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Universitas Negeri Malang. 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 


w 
S 
S 
iS 
Cc) 
= 
= 
n 
= 
= 
z 
® 
a) 
Wn 
< 


1. $2: Universitas Brawijaya pada program studi Administrasi Negara (2001). 
2. $2: Program studi Pendidikan Umum/Pendidikan Nilai, IKIP Bandung (1991). 
3. $1:Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP Malang (1986). 


@ Judul Buku yang Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 


NamaLengkap : Dr. Elindra Yetti,M.Pd 
Telp. Kantor/HP : 021-4721340/ 0812830360 


E-mail : elindra_yetti68@yahoo.co.id / elindrayetti@unj.ac.id 
Akun Facebook : Yetti Chaniago 
Alamat Kantor  : JI. Rawamangun Muka Jakarta Timur 


Bidang Keahlian : Seni Budaya dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 


HM Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 
1. Ketua Jurusan Pendidikan Seni Tari (2012-2014) 
2. Sektretaris Prodi PAUD Program Pascasarjana UNJ (2014 — sekarang) 
3. Auditor di Lembaga Penjaminan Mutu UNJ (2010 - sekarang) 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
1. $3: Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini/Universitas Negeri Jakarta 
(2007 - 2011). 
2. $2:Program Pascasarjana /Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini/Universitas Negeri Jakarta 
(1999 — 2003). 
3. $1:Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni/Jurusan Pendidikan Sendratasik/Program Studi 
Pendidikan Seni Tari/IKIP Yogyakarta (1991-1993). 


@ Judul Buku yang Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 
1. Buku Teks SD Kelas | - Kelas VI (2013 - sekarang) 
2. Buku Teks Seni Budaya SMP 
3. Mengembangkan Kreativitas Tari Anak dan Remaja (Dikti : 2012) 
4. Buku Teori Musik (2014) 


@ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. 2009 = Peningkatan Ketajaman Pendengaran Siswa Tuna Rungu Melalui Pembelajaran Tari 
2012 Tracer Study Alumni Program Studi Pendidikan Seni Tari 
2014 = Pengembangan Konsep Tari Pendidikan 
2015 - 2016 Pembelajaran Tari Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Kecerdasan Kinestetik 
Anak Usia Dini 
5. (Pengembangan Model di TK B Jakarta Timur) 


l Editor 


NamaLengkap : Fatmi Septi Sari S.Si 
Telp. Kantor/HP : (0251) 8240628 /08567968056 


WN 


E-mail : fatmiseptisari@gmail.com 
Akun Facebook :  septisari 
Alamat Kantor : JI|Rancamaya Km 1 No. 47 Ciawi Bogor 


Bidang Keahlian : Editor Sains dan Tematik 


@ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 
2006 - 2017: Staf editor di PT Yudhistira Ghalia Indonesia 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
$1: Fakultas Matematika dan IPA/Jurusan Biologi/Universitas Diponegoro (2000 - 2004) 
$1: Sarjana Biologi UNDIP Semarang 


a 
= 
5 
o 
a) 
fe) 
5 
5 
i7,) 
eu 
a) 
5 
Be) 
3 
5 
S 
9 
> 
5 
5 
2 
5 


@ Judul Buku yang pernah diedit (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013 Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku. 2017. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

2. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013 Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. 
2017. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

3. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013 Tema 5 Pahlawanku. 2016. PT Yudhistira 
Ghalia Indonesia. 

4. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013 Tema 2 Selalu Berhemat Energi. 2016. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

5. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 4 SD Kurikulum 2013 Tema 1 Indahnya Kebersamaan. 2016. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

6. Pintar Sains Kelas 3 SD Kurikulum 2006 Jilid A. 2016. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

7. Pintar Sains Kelas 3 SD Kurikulum 2006 Jilid B. 2016. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

8. Pintar Sains Kelas 6 SD Kurikulum 2006 Jilid A. 2016. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

9. Pintar Sains Kelas 6 SD Kurikulum 2006 Jilid B. 2016. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

10. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013 Tema 1 Bermain dengan Benda-Benda di 
Sekitar. 2014. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

11. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013 Tema 5 Bangga sebagai Bangsa Indonesia. 
2014. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

12. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013 Tema 7 Sejarah Peradaban Indonesia. 2014. 
PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

13. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013 Tema 8 Ekosistem. 2014. PT Yudhistira 
Ghalia Indonesia. 

14. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013 Tema 9 Lingkungan Sahabat Kita. 2014. PT 
Yudhistira Ghalia Indonesia. 

15. Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 5 SD Kurikulum 2013 Tema 1 Bermain dengan Benda-Benda di 
Sekitar. 2014. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

16. IPA Terpadu Kelas VIII SMP Kurikulum 2013 Jilid A. 2014. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

17. IPA Terpadu Kelas VIII SMP Kurikulum 2013 Jilid B. 2014. PT Yudhistira Ghalia Indonesia. 

18. Pendalaman Buku Teks Tematik Kelas 4 Kurikulum 2013 Jilid A. 2014. PT Yudhistira Ghalia 
Indonesia. 


I Profil Ilustrator 


Nama Lengkap : Muhammad Isnaeni S.Pd 

Telp. Kantor/HP : 081320956022 

E-mail : misnaeni73@yahoo.co.id 

Akun Facebook : Muhammad isnaeni 

Alamat Kantor : Komplek Permatasari/Pasopaiti, JI. Permatasari | No. 14 Rt 03 Rw 11 
Arcamanik Bandung 

Bidang Keahlian: Illustrator 


M@ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 
1997 - sekarang: pemilik Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 


@ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 
$1: Pendidikan Seni dan Kerajinan UPI Bandung 1997 


M@ Karya/Pameran/Eksebisi dan Tahun Pelaksanaan (10 Tahun Terakhir): 
1. Pameran di kampus-kampus, 1991-2000 
2. Terlibat dalam beberapa tim proyek animasi 


@ Buku yang Pernah dibuat Ilustrasi dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
Sudah seribu lebih buku terbitan penerbit-penerbit besar di Indonesia 


Ww 
iS 
= 
ec 
C) 
= 
& 
n 
= 
= 
za 
on 
a) 
Wn 
< 


